TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 25 

TERBIT PADA HARI SENIN 

27 JANUARI 2020 

RplO.OOO/eks | 16 Halaman 



Lelemuku 


Kebanggaan Anak Negeri 




Kawasan 

Penyebaran Virus 
Corona 

Virus Corona baru, yang bernama 
2019-nCoV. pertama kali dideteksi 
di provinsi Hubei, China Tengah, 
mengakibatkan ratusan orang sakit 
di Asia dan di tempat-tempat lain. 


AMBON - Langkah antisipasi telah dilaku¬ 
kan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Ma¬ 
luku terkait dengan mewabahnya virus corona 
di berbagai beberapa negara telah terjangkit, 
yakni China (negara asal virus corona), Jepang, 
Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, 
Amerika Serikat dan Vietnam. 

Kementerian Kesehatan RI, telah memberi 
warning lebel siaga bagi 19 daerah Waspada 
Virus Corona yalmi, Jakarta, Tangerang, Ban¬ 
dar lampung, Padang, Tarakan, Balikpapan, 
Manokwari, Sampit, bandung, Jambi, Tanjung 
Balai Karimun, Samarinda, Palembang, Tan¬ 


jung Pinang, Denpasar, Surabaya, Batam, Bitung 
dan Manado. Berkaitan dengan antisipasi pen¬ 
gawasan dan penanganan masuknya virus ini, 
Pemprov Maluku menggelar rapat koordinasi 
(Rakor), Senin (27/1), yang dipusatkan di ruang 
rapat lantai II, kantor Gubernur Maluku. 

Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat Sek¬ 
retaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang 
dihadiri instansi teknis dan OPD terkait dian- 
taranya. Dinas Kesejatan Provinsi Maluku dan 
Kota Ambon, Dinas Tenaga Kerja dan Trans¬ 
migrasi, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku... 

BERSAMBUNG KE HAL15 


Papua I 


Negara Terkonfirmasi Meninggal 


China 

Thailand 

Australia 

Taiwan 

Amerika 

Serikat 

Jepang 

Malaysia 

Singapura 

Korea 

Selatan 

GLOBAL 


80 

0 

0 

0 



Persiapan Survey Blok Masela 

SAUMLAKI -Pemerintah Kabu¬ 
paten (Pemkab) Kepulauan Tanim- 
bar. Provinsi Maluku mendukung 


rencana kegiatan survey ‘Onshore 
dan Intertidal, Geophysical dan 
Geotechnical’ (G & G Survey yang 
akan dilakukan oleh Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) Inpex 
Masela Ltd yang menjadi operator 
wilayah kerja Masela. 

Hal ini diungkapkan oleh Bupati 
Petrus Fatlolon, SH, MH saat mem¬ 
fasilitasi jalannya rapat rencana ke¬ 
giatan G & G Survey dalam rangka 
pengembangan lapangan abadi 
Blok Masela sebagai proyek strate¬ 
gis nasional di ruang rapat kantor 
bupati Tanimbar pada Selasa (21/1). 

“Pak Presiden Jokowi sangat be¬ 
rambisi untuk ada percepatan 
proyek strategis nasional ini ten¬ 
tu saja pemda bersama seluruh 
Forkopimda dan DPRD Tanimbar 
pun memberikan dukungan penuh 


hadap suksesnya pekerjaan survey 
sampai pada tahap pembangunan 
seluruh fasilitas yang berhubun¬ 
gan dengan blok masela,” ungkap¬ 
nya membuka kegiatan tersebut... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


UU Daerah Kepulauan Wajib Prolegnas 

Maluku memiliki permasalahan 
pembangunan, kemasyarakatan, 
dan sosial yang begitu kompleks. 


JAKARTA - Gubernur Maluku, 
Murad Ismail, bersama 45 anggo¬ 
ta DPRD Provinsi Maluku men¬ 
emui Menteri Hukum dan HAM 
RI, Yasonna Laoly, untuk me¬ 
minta dukungan terhadap real¬ 
isasinya RUU Daerah Kepulauan 
yang kini masuk dalam Prolegnas 
(Program Legislasi Nasional) Pri¬ 
oritas tahun 2020. 

“Kehadiran kami disini, untuk 
meminta dukungan Pak Menteri 
terkait dengan perjuangan Malu¬ 
ku menjadi Provinsi Kepulauan, 
dimana rancangan UU Daerah 
Kepulauan sudah masuk dalam 
Prolegnas di DPR,” kata Guber¬ 
nur dalam pertemuan yang ber¬ 
langsung di ruang rapat Kemen- 
kumham RI, Jumat (24/1). 

Gubernur mengungkapkan, 
kehadiran UU Daerah Kepulau¬ 
an bagi Provinsi Maluku, san- 
gat penting dan strategis. Sebab 


diantaranya adalah memiliki laut 
yang luas, tetapi belum maksimal 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat Maluku. 

Menurutnya, Maluku terjebak 
dalam kemiskinan struktural seh¬ 
ingga menjadikan provinsi ini ter¬ 
miskin nomor 4 di Indonesia. Pen¬ 
gangguran di Maluku juga berada 
di bawah rata-rata nasional. Pe¬ 
layanan dasar, baik kesehatan mau¬ 
pun pendidikan, masih dibawah.. 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


Sekapur Sirih dari Ramba 

Virus Corona akang belum sampe di 
Tanimbar seng berarti katong pasti u 
deng barang itu. Sebab virus ini pu 
penyebab sampe cara menyebar seng 
ada ahli yang bisa kasitau. Semen- 
BERSAMBUNG KE HAL.14 



Putri Maluku dan NTT 

BACA DI HAL.12 


Pantau Virus Corona 

BACA DI HAL.16 


Polres Sidang Pranikah 

BACA DI HAL.02 


Visit Ambon 2020 

BACA DI HAL.05 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































TANIMBAR RAYA 


02 gfeLcBllcemiiiimlkiLa 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Polres MTB Gelar Sidang Pranikah Kepada 4 Personil 


SAUMLAKI - Kepolisian Re¬ 
sor (Polres) Maluku Tenggara 
Barat (MTB)menggelar sidang 
Pranikah bagi empat personil 
pada Jumat (24/1). 

Sidang pranikah dilaksanakan 
di ruang rapat Polres MTB dan 
dipimpin Wakapolres serta turut 
hadir pada acara itu Kabag Sumda 
Kompol Onas.P.Lekawael, Wakil 
Uskup Wilayah KKT dan MBD 
RD.Simon Petrus Matruty, Ketua 
Klasis GPM Tansel yang diwakili 
Pdt.NyIna Tomasoa,S.Th, Kepa¬ 
la KUA Kecamatan Tansel Ustad 
Masrudin, PC Bhayangkari MTB, 
Orang Tua/Wali dan Personil Staf 
Bag Sumda Polres. 

Dalam arahan Kapolres MTB, 
AKBP Andre Sukendar, S.IK yang 
diwakili Waka Polres menga¬ 
takan yang paling utama adalah 
peran aktif dari para istri untuk 
dapat menopang dan mendukung 
pekerjaan suaminya sebagai seo¬ 
rang anggota Polri, sebaliknya hal 
yang sama juga bagi para suami 
yang beristrikan seorang Polwan. 
“Sebagai seorang suami,diharap- 
kan dapat menjadi kepala keluar¬ 
ga yang bijaksana serta bertang¬ 
gung jawab dalam menakodahi 



Dantera kehidupan,” kata dia. 

Kemudian arahan diberikan juga 
oleh para pembuka agama, baik 
dari Katolik, Kristen dan Islam 
serta PC Bhayangkari MTB terkait 
atribut - atribut Polri yang ber¬ 
langsung aman, baik dan lancar. 


Keempat pasangan yang men¬ 
jalani sidang Pranikah adalah 
Brigpol Andreas Laware (Brig 
Sat Samapta Polres) dengan 
pasangan Antoneta Jabarmase, 
Briptu Lorenso Parera (Brig 
Sat Intelkam Polres) dengan 


pasangan Ona Mayke Gosain, 
Bripda Asmyn C.Mallom- 
basang (Brig Polsek Nirun- 
mas) dengan pasangan Umiati 
dan Bripda Prety Refualu (Brig 
Sium Polres) dengan pasangan 
Nusman Solarbesain. (Mil) 


Bupati Sidak ASN dan Pantau Kesehatan di Molu Maru 


SAUMLAKI - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar Petrus Fatlolon did¬ 
ampingi Ketua dan Anggota komi¬ 
si B DPRD Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, pimpinan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) terkait, 
pekan kemarin memantau kondisi 
pasien yang terserang penyakit di¬ 
are sekaligus melakukan inspeksi 
mendadak (Sidak) terkait kehadiran 
ASN di kecamatan Molu Maru. 

Alhasil dari sidak tersebut ter¬ 
dapat sejumlah ASN baik tenaga 
guru, tenaga medis dan ASN yang 
bertugas di kantor kecamatan mau¬ 
pun Puskesmas banyak yang tidak 
berada di tempat dengan alasan 
yang beragam pula. 

Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang 
Kesejahteraan Masyarakat Rosias R. 
M. Kabalmay yang ikut mendampin¬ 
gi Bupati menjelaskan bahwa di desa 
Nurkat misalnya, pada saat rombon¬ 
gan Bupati tiba. Penjabat Kepala Desa 
tidak berada di tempat, dan sesuai in¬ 
formasi dari masyarakat bahwa yang 
bersangkutan, kenadirannya di desa 
hanya saat pencairan dana desa. Iro¬ 
nisnya ketika ada masyarakat yang 
terserang Diare, yang bersangkutan 
tidak berada di tempat. 

“Atas dasar itu maka Bupati 
langsung mengambil tindakan tegas 
memberhentikan yang bersangku¬ 
tan dan melantik Penjabat Kepala 
Desa yang baru pada hari yang sama. 
Dengan dilantiknya Penjabat Kepa¬ 
la Desa yang baru maka diharapkan 
agar pengelolaan dana desa nantinya 
bisa menyentuh kepentingan mas¬ 
yarakat termasuk penanganan mas¬ 
alah kesehatan,” jelas dia. 

Pada kesempatan yang sama Bupati 
juga memantau perkembangan di¬ 
siplin kerja ASN yang bertugas di Ke¬ 
camatan Molu Maru ternyata banyak 
ASN yang ked^atan tidak melak¬ 
sanakan tugas dengan baik bahkan 


[ meru- 

da ketentuan PP Nomor 53 Ta¬ 
bun 2010, akan menindak tegas ASN 
yang dinilai tidak bertanggungjawab 
dalam tugasnya. Terkait dengan di¬ 
siplin ini kondisi yang sama terjadi 
hampir disemua desa yang ada di 
Kecamatan Molu Maru.^‘Jika disiplin 
masuk keluar kantor sudah buruk, 
maka secara otomatis kinerja pun 
pasti buruk” jelas Bupati. 

Disamping itu Bupati juga menyem¬ 
patkan diri berdialog dengan mas¬ 
yarakat. Dalam tatap muka tersebut 
masyarakat meminta kepada Pemer¬ 
intah Daerah agar ruas jalan lingkar 
Pulau Molo dan ruas menuju ke arah 
kantor Camat perlu mendapat perha¬ 
tian Pemerintah Daerah dan DPRD, 
karena kondisinya saat ini sangat 
memprihatinkan apalagi jika saat 
musim hujan seperti sekarang. 

Selain jalan, masyarakat juga 
mengeluhkan pembangunan Pem¬ 
bangkit Listrik Tenaga Diesel 
(PLTD) yang hingga lani belum 
juga selesai dikerjakan. Terkait den¬ 
gan pembangunan PLTD. 

Sesuai arahan bupati, menurut Utha 
Kabalmay, dalam waktu dekat pem¬ 
da dengan didukung oleh Komisi II 
DPRD Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar yang juga turut serta dalam 
kunjungan tersebut akan menyurati 
pihak PT PLN cabang Tual Ranting 
Saumlaki, guna memastikan kelanju¬ 
tan pekerjaan PLTD tersebut. 

Informasi lain yang dikonfirmasi 
melalui dr. Edwin Tomasoa, Asisten 
Bidang Pembangunan, Ekonomi & 
Kemasyarakatan Setda Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar yang juga ikut 
mendampingi Bupati bahwa pen¬ 
anganan pasien penyakit Diare di 
Molu Maru udah ditangani dengan 
baik karena dibantu oleh tim medis 
yang terdiri dari 2 tenaga dokter dan 


1 tenaga perawat yang turut men¬ 
dampingi Bupati dan rombongan. 

Hasil investigasi dilapangan ter¬ 
dapat empat (4) bayi meninggal dua 
diantaranya murni meninggal karena 
Diare, sementara 2 lainnya mening¬ 
gal karena diserang Diare dan kom¬ 
plikasi penyakit paru-paru. Terdapat 
juga satu orang dewasa meninggal 
namun bukan kerana penyakit Diare 
melainkan karena faktor usia. 

Penyebab utama mewabahnya 
penyakit Diare lebih disebabkan 
oleh faktor lingkungan yang ku¬ 
rang bersih dan juga makanan yang 
dikonsumsi. Atas dasar itu maka 
Bupati mengistruksikan agar pola 
hidup bersih dan sehat (PHBS) 
ditengah masyarakat perlu diting¬ 
katkan. “Menyikapi situasi KLB 
penyakit Diare tersebut secara prib¬ 
adi Bupati Petrus Fatlolon tergerak 
hati membantu dengan dana prib¬ 
adi membelanjakan obat-obatan 
yang dibutuhkan untuk pengobatan 
pasien/penderita,” kata Tomasoa. 

Mengingat di desa Nurkat kondisi 
fisik gedung Pustunya tidak layak un¬ 
tuk cfllakukan pelayanan maka semua 
aktivitas pelayanan/pengobatan kepa¬ 
da pasien dikonsentrasikan di balai 
desa oleh tenaga medis yang dibawa 
oleh Bupati dari Saumlaki. 

Kasus ini ke depan akan menjadi 
bahan evaluasi sehingga pemban¬ 
gunan Pustu maupun Puskesmas 
serta penempatan Tenaga Dokter, 
Perawat dan Bidan akan dimaksi¬ 
malkan sehingga masalah keseha¬ 
tan seperti KLB penyakit memati¬ 
kan seperti Diare dapat dieliminir. 

Menyoal tentang para petugas kes¬ 
ehatan yang tidak disiplin kata Tom- 
masoa, terhadap mereka yang lalai 
dan kedapatan tidak melaksanakan 
tugas dan tanggungjawabnya se- 
b agaimana SK p enemp atanny a maka 
akan berikan sanksi tegas. (KOI) 


Resmikan Desa Persiapan 

SAUMLAKI - Bupati Tanimbar 
Petrus Fatlolon mengunjungi Dusun 
Namralan dan Dusun Mitak di Ke¬ 
camatan Wuar Labobar untuk dires¬ 
mikan sebagai Desa Persiapan. 

Bupati yang menyempatkan diri 
bertatap muka dengan masyarakat 
di desa mendapat usulan agar mem¬ 
bangun SMP untuk menampung 
tamatan SD yang berniat melanjut¬ 
kan studi, mengingat di pulau yang 
terdiri dari tiga desa itu mengalami 
kesulitan untuk menyekolahkan 
anak-anaknya karena tidak ada SMP 
di pulau tersebut. 

“Akibatnya banyak sekali anak 
putus sekolah karena kebanyakan 
orang tua tidak berani menyekolah¬ 
kan anaknya ke luar dengan berb¬ 
agai macam pertimbangan. Karena 
itu sesuai arahan Bupati dalam wak¬ 
tu dekat Pemerintah Daerah melalui 
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan 
akan mengkaji regulasi agar aapat 
menjawab kebutuhan masyarakat 
tersebut,” tulis rilis dari Humas Set¬ 
da Kepulauan Tanimbar. (KOI). 


NOMOR PENTING 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

























TANIMBAR RAYA 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


Polres MTB Gelar Olahraga 


SAUMLAKI - Kepolisian Resor 
(Polres) Maluku Tenggara Barat 
(MTB), Provinsi Maluku melaku¬ 
kan pembinaan dengan melibatkan 
seluruh personil untuk berolahraga 
bersama pada Rabu (22/1). 

Aktifitas olahraga rutin dilak¬ 
sanakan pada hari senin dan rabu 
setiap minggunya serta diluar dari 
olahraga rutin setiap hari selasa dan 
hari jumat dengan tujuan untuk 
menciptakan personil Polri yang 
unggul dalam segala bidang. 

Kegiatan itu dimulai pada pukul 
15.00 WIT yang bertempat di area 
mako Polres MTB yang diawali 



Bersama 

dengan apel pelaksanaan dibawa 
pimpinan Ipda Eferadus Fasse serta 
dihadiri Kabag Ops Kompol H.Rum- 
soryS.Sos, Kasat Samapta AKP Na- 
hum Tengah,Kasubbag Dalops Bag 
Ops Iptu A.Laikyer,Kbo Sat Lantas 
Ipda Jhon.D.Samponu serta personil 
Polres Maluku Tenggara Barat. 

Olahraga yang dilaksanakan 
adalah lari dengan jarak yang di¬ 
tempuh kurang lebih 5 km den¬ 
gan rute disepanjang jalur jalan 
Ir. Soekarno Saumlaki, Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel) 
dan berlangsung baik dan lancar 
hingga pukul 18.00 wit. (Mil) 


Sekda Lepas Perahu Padewakan ke Australia 


Sosialisasi Angkutan Laut Bersubsidi Tol Laut 


SAUMLAKI - - Sekda Tanimbar 
Piterson Rangkoratat, SH, bersama 
Deputi Bidang Koordinasi Sumber 
Daya Maritim Kemenko Kema- 
ritiman dan Investasi Dr. Safri 
Burhanudin bertempat di Pelabu¬ 
han Kelas II Saumlaki Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar melepas Ek¬ 
spedisi dalam rangka Napak Tilas 
Perahu Padewakang yang akan 
bertolak menuju Australia. 

Acara inj dihadiri oleh Wakil 
Konjen australia di Makasar, 
Forkopimda, para Pimpinan SKPD 
dan Pimpinan Instansi Vertikal 
terkait di Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar. Perahu Padewakang 
yang adalah replika perahu para 
pelaut Bulukumba abad 17-18 
dinakhodai Anton Daeng Tompo 
dengan sembilan anak buah kapal 
(ABK) yang sejak awal bertolak 
dari Makasar, Galesong, Tanaberu, 
Birah, Selayar, Pulau Kalao, Pulau 
Madu, Larantuka, Adonara, Lem- 
bata. Pantar, Alor, Wetar, Marsela, 
Saumlaki dan pelabuhan terakhir 
yang dituju yakni Darwin. 

Seperti yang disampaikan oleh 
Mr. Horst Liebner seorang peneliti 
dan sejarahwan dari Jerman yang 
juga turut dalam ekspedisi tersebut 
bahwa misi Padewakang ini untuk 
membawa Merah Putih ke Austra¬ 
lia sebagai bentuk persahabatan 
antara Indonesia dengan Austra¬ 
lia yang sebenarnya sudah terjalin 
dari ratusan tahun yang silam. 

Bupati Kepulauan Tanimbar da¬ 
lam sambutannya yang dibacakan 
oleh Sekretaris Daerah mengemu¬ 
kakan bahwa Tanimbar memiliki 
budaya yang sudah dikenal sejak 
dahulu dan nenek moyang suku 
Tanimbar dikenal sebagai pelaut 
yang ulung karena keberaniannya 
mengarungi laut nusantara. 

Hal itu dapat dibuktikan dengan 
benda-benda adat orang Tanim¬ 
bar seperti gading gajah dan emas 
yang sejatinya benda-benda terse¬ 
but tidak ada di Tanimbar melain¬ 
kan didapat dengan cara barter 
saat melakukan pelayaran terse¬ 
but. Ekspedisi ini juga menurut 
bupati mengingatkan kita pada 
pelaut Indonesia tempo dulu yang 
berlayar hingga ke mancanegara. 

Sementara itu Deputi Bidaang 
Koordinasi Sumber Daya Maritim 
Kemenko Kemaritiman dan In¬ 
vestasi mengatakan bahwa ekspedi¬ 
si ini sudah disepakati sejak tahun 
lalu bersama pemerintah Austra¬ 


lia dalam rangka meningkatkan 
budaya maritim kedua negara. 
Kedatangan timnya selain untuk 
melepaskan Kapal Ekspedisi Pade¬ 
wakang juga ingin melihhat secara 
langsung potensi kemaritiman di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
khususnya dalam bidang budidaya 
perikanan dan pariwisata yang di¬ 
yakininya bisa mendongkrak pere¬ 
konomian di daerah ini. 

Mencermati luasnya laut di kepu- 
lauan Tanimbar sangat berpotensi 
untuk mengembangkan peri¬ 
kanan budidaya yang cenderung 
tidak diminati oleh masyarakat 
nelayan kita. Pada hal jika mod¬ 
el ini dikembangkan justru jauh 
lebih menguntungkan dibanding 
dengan perikanan tangkap. 

Karena itu ke depan pihaknya 
bersedia membantu memberikan 
bantuan jika pemerintah Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar ingin 
mengembangkan potensi perikanan 
budidaya tersebut, tentu saja den¬ 
gan menyediakan data yang cukup. 
Karena sangat disayangkan jika 
luasnya laut Tanimbar dengan po¬ 
tensi yang beragam padahal belum 
semuanya dikelola dengan maksi¬ 
mal sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.“Sebagai pu¬ 
lau terdepan di wilayah perbatasan 
jangan sampai ada perbedaan sig¬ 
nifikan antara masyarakat yang ada 
di Tanimbar dan masyarakat Aus¬ 
tralia. Karena itu dua hal yang perlu 
dikembangkan adalah perikanan 
dan pariwisatanya” tegasnya. 

Diakhir acara dilakukan pele¬ 
pasan perahu Padewakang yang 
diawali dengan penyerahan abu 
sisa pembakaran (untuk mema¬ 
sak) di atas perahu yang menurut 
tradisi pelaut Bulukumba tidak 
boleh dibuang ke laut tetapi harus 
ditanam dibawah pohon saat mer¬ 
eka tiba di daratan. 

Para pelaut juga berpesan agar 
abu yang diserahkan kepada Pe¬ 
merintah Daerah dan Lanal Saum¬ 
laki dapat dijaga/diperlakukan 
dengan baik karena menyangkut 
keselamatan pelayaran mereka. 

Kemudian dilanjutkan dengan 
penyerahan tais oleh Sekretaris 
Daerah dan penyerahan garam 
serta tembikar oleh Deputi kepada 
perwakilan ABK perahu yang juga 
merupakan tradisi para pelaut Bu¬ 
lukumba di abad ke-18 untuk men¬ 
jadi cinderamata bagi masyarakat 
Aborigin di Australia. (KOI) 


SAUMLAKI - Tol laut adalah 
konsep untuk memperbaiki pros¬ 
es pengangkutan logistik di Indo¬ 
nesia, yang saat ini sedang gencar 
diterapkan di masa kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo. Sehing- 

a diharapkan proses distribusi 

arang menjadi semakin mudah, 
dan berdampak pada harga bah¬ 
an pokok yang semakin merata, di 
seluruh wilayah Indonesia. 

Karena itu. Pemerintah Pusat 
melalui Kementerian Perhubungan 
menyiapkan berbagai strategi, guna 
meningkatkan efefeifitas pendistri¬ 
busian barang, dalam pemanfaatan 
program tol laut jilid II tahun 2020 
ini. Sehubungan aengan itu, Kemen¬ 
terian Perhubungan melalui Direk¬ 
torat Jenderal Lalu Lintas dan An¬ 
gkutan Laut melakukan Sosialisasi 
Penyelenggaraan Angkutan Laut 
Bersubsidi Tol Laut Saumlaki-Dobo, 
pada Kamis (23/01) di Saumlaki. 

Bupati Kepulauan Tanimbar yang 
diwakili Staf Ahli Bupati Bidang 
Hukum, Politik dan Pemerintahan, 
Mesak Rahandekut, SP, M.Pd saat 
sosialisasi mengatakan, tol laut 
sebagai salah satu program pemer¬ 
intah, maka perlu disosialisasikan 
kepada masyarakat khususnya 
para pengguna tol laut tersebut. 

Hal ini penting kata Rahandekut, 
lantaran beberapa tahun lalu pernah 
terjadi kelangkaan sembilan bahan 
poKok di Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar, akibat dari keterlambatan 
tol laut. “Menginpt pentingnya 
program ini, maka ia meminta per¬ 
hatian serius dari semua pihak ter¬ 
masuk SKPD terkait terhadap pro¬ 
gram tol laut ini, karena tol laut pasti 
menjamin stabilitas harga barang 
suatu daerah. Selain itu, program tol 
laut harus bisa menurunkan harga 
barang di daerah. “Perlu adanya pe¬ 
merataan peti kemas/container, se¬ 
hingga tidak terjadi hak monopoli. 
Dengan begitu, para pengguna jasa 
tol laut, terutama masyarakat dapat 
menikmati manfaat dari program tol 
laut dimaksud,” ujarnya. 

Sementara itu, Kementerian Per¬ 
hubungan yang diwakili Kepala 
Seksi Transportasi dan Pelayaran 
Rakyat, Direktorat Jenderal Lalu 
Lintas dan Angkutan Laut, Capt. 
Hasan Sadili dalam sosialisasi 
mengatakan, tahun 2020 ini mer¬ 
upakan tahun kedua atau edisi 
kedua dilaksanakannya program 
tol laut. 

Tol laut kata Sadili, untuk perta¬ 


ma kali dilaksanakan pada tahun 
2015, dengan hanya menjalankan 
enam rute kapal tol laut. Kemudi¬ 
an dari tahun 2016 hingga 2018 se¬ 
banyak 18 rute. Untuk tahun 2019, 
sebanyak 20 trayek, sedangkan saat 
ini 2020 lima tahun kedua, Ke¬ 
menterian Perhubungan melayani 
26 trayek tol laut yang mencakup 
Papua dan Papua Barat. 

Dikatakan, program tol laut jilid II 
saat ini telah menggunakan aplikasi 
baru, yaitu Logistic Communica- 
tion System (LCS). LCS kata Sadili, 
dibangun atau dugunakan untuk 
menyempurnakan aplikasi Infor¬ 
masi Muatan Ruang Kapal (IMRK) 
sebelumnya. Dijelaskan, alasan 
dibangunnya aplokasi LCS adalah, 
dikarenakan adanya ketidakmer- 
ataan kebutuhan pokok dan barang 
penting lainnya di Indonesia. Kare¬ 
na itu, dibangunnya sebuah sistem 
yang dapat mengakomudir dan 
memonitoring manajemen logistik 
di daerah-daerah di Indonesia, dan 
disubsidi oleh pemerintah melalui 
program tol laut. 

Hal ini (LCS) bertujuan, menye¬ 
diakan sistem tracking distribusi 
logistik dan supplier sampai reseller 
yang dapat diakses oleh pengguna/ 
User atau stakeholder berdasarkan 
hak aksesnya. Tak hanya itu, aplikasi 
LCS memberikan informasi dispar¬ 
itas harga barang antara pembelian 
dan penjualan dari distribusi pro¬ 
gram tol laut, yang dapat dimoni- 
toring oleh pemerintah, jelas Sadili. 
Ini penting dan menjadi perhatian 
kita semua, apr pelaksanaan pro¬ 
gram tol laut jilid II ini, dapat dilak¬ 
sanakan lebih baik lagi. 

Disebutkannya, ada strategi-state- 
gi yang dilakukan oleh Kemente¬ 
rian Perhubungan, bagaimana tol 
laut yang kita laksanakan dengan 
memanfaatkan aplikasi baru LCS 
untuk mengganti aplikasi IMRK, 
yang diharapkan transparansi har- 

a, menopoli dapat diperbaiki. Bah¬ 
an, bisa meminimalisir untuk pro¬ 
gram tol laut 2020 dan selanjutnya. 
Namun demikian, pada masa tran¬ 
sisi ini, kita belum menggunakan 
aplikasi LCS tersebut. “Kita ketahui 
bersama, saat Presiden Joko Wido¬ 
do berkunjung ke Ambon bebera¬ 
pa waktu lalu menyampaikan, bah¬ 
wa masih terjadi indikasi menopoli 
serta harga barang yang masih 
tinggi di beberapa daerah tol laut, 
khususnya di trayek-trayek yang 
sangat ramai,” bebernya. (KOI) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












04 sfeLcglemmunlkiiii 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Pemprov Fokus Turunan Angka Stunting 



AMBON - Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Provinsi Maluku turut melibatkan 
sejumlah Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) dalam upaya per¬ 
cepatan penurunan angka stunt¬ 
ing atau (anak tumbuh kerdil) dan 
penurunan angka kemiskinan di 
Provinsi Maluku. 

Sebelumnya, Bappeda telah 
melakukan pembahasan bersama 
sejumlah OPD teknis terkait untuk 
mempersiapkan upaya penurunan 
stunting dan kemiskinan. Salah 


satunya dengan melakukan ren¬ 
cana aksi, melibatkan OPD terkait. 
Selain Dinas Kesehatan, OPD lain 
yang dilibatkan adalah Dinas PU, 
Dinas Perumahan dan Pemukiman 
Rakyat, Dinas Kelautan dan Peri¬ 
kanan, Dinas Pertanian, Dinas So¬ 
sial, dan Dinas Ketahanan Pangan. 

Berkaitan dengan itu, Bappe¬ 
da menggelar Rapat Percepatan 
Penurunan Stunting dan Rencana 
Kunjungan Duta Parenting Provin¬ 
si Maluku ke Kabupaten Seram Ba¬ 
gian Timur (SBT) bersama lintas 


OPD terkait, dipimpin langsung Plt 
Kepala Bappeda Provinsi Maluku, 
Djalaludin Salampessy. 

“Dalam rapat tadi, Idta mengajak 
OPD terkait melalui program kerja 
di tahun 2020 untuk bersama-sa¬ 
ma perangi stunting, sekaligus 
penurunan angka kemiskinan di 
Maluku,” ungkap Djalaludin usai 
memimpin rapat di ruang rapat 
Bappeda, kantor Gubernur Malu¬ 
ku, Senin (27/1). 

Ia mengatakan, pertemuan ber¬ 
sama OPD terkait itu dihadiri Di¬ 
nas Kesehatan, Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, Dinas 
PU, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, 
Dinas Kehutanan, Dinas Koper¬ 
asi, Dinas Pertanian, Dinas Peri¬ 
kanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas 
Ketahanan Pangan. Rapat tersebut 
merupakan bagian dari dukun¬ 
gan untuk percepatan penurunan 
stunting dan kemiskinan.‘Tni juga 
sekaligus untuk mengidentifikasi 
program dan kegiatan yang ada di 
lintas OPD dalam rangka memak¬ 
simalkannya kerja-kerja kita di 
lapangan, terkait dengan kunjun¬ 
gan Duta Parenting dalam waktu 
dekat ke lokus stunting di Kabupat¬ 
en SBT,” ungkap Djalaludin. 

Aktivitas yang akan dilakukan 
Duta Parenting, sebut Djalaludin, 


diantaranya di bidang kesehatan, 
perumahan, koperasi, ketahanan 
pangan, pertanian, sosial, kehutan¬ 
an, termasuk pariwisata dalam 
rangka mendukung percepatan 
penurunan stunting dan kemi¬ 
skinan yang merupakan bagian 
dari upaya pencapaian visi dan misi 
pemerintah daerah. 

“Tni dilakukan pada lokus ter¬ 
tentu secara akumulatif, sehingga 
diharapkan akan memberikan efek 
pada ekonomi kawasan, dan target 
capaiannya lebih disasar pada in¬ 
tervensi kegiatan dari masing-mas¬ 
ing OPD. Jadi, ketika intervensi 
stunting oleh OPD berjalan, maka 
selaras juga dengan percepatan 
penurunan kemiskinan yang ditar¬ 
getkan secara akumulatif sampai 
dengan 2024 terjadi penurunan 
sampai 13,4 persen,” jelasnya. 

Dirinya berharap, dengan me¬ 
maksimalkan sinergitas program 
dan kegiatan lintas OPD di lapan¬ 
gan, maka secara perlahan terjadi 
pergerakan perubahan dari dina¬ 
mika kawasan yang masuk dalam 
kategori tertinggal, dapat dientas¬ 
kan di Kabupaten SBT. 

“Jadi, ketika intervensi stunting 
itu dia jalan oleh OPD, akan selaras 
dengan percepatan penurunan ke- 
mikinan,” tandas Djalaludin. (POl) 


Kapal Pesiar Untungkan Warga Ambon 


Wabiq)MalraHai^AMGFMBertanggui^JaMab 


AMBON - MV. Boudicca Cruise 
Ship yang Minggu (19/01) pagi 
merapat di pelabuhan Yos sudarso 
Ambon, tak dipungkiri membawa 
dampak bagi peningkatan ekonomi 
yang signifikan bagi masyarakat di 
Kota Ambon. 

Hal itu nampak dari begitu ban¬ 
yaknya para wisatawan yang be¬ 
gitu antusias mengikuti tour yang 
diselenggarakan. “Memang berbe¬ 
da-beda tiap tahun, tidak bisa kita 
pastikan. Namun berdasarkan pen¬ 
galaman, jika satu dari 210 wisa¬ 
tawan yang mengikuti tour dan 
menghabiskan 2 sampai 3 juta un¬ 
tuk belanja ole-ole, bisa diperkira¬ 
kan bahwa kurang lebih 500 juta 
rupiah beredar dalam Kota Ambon 
hanya dalam kurun waktu beber¬ 
apa jam. Itupun belum ditambah 
pengeluaran lain, bagi mereka yang 
ingin melakukan tour terpisah,” 
ungkap Hellen de Lima, selaku 
Koordinator EO MV.Boudicca. 

Sementara itu. Wakil Walikota 
(Wawali) Ambon, Syarif Hadler 
kepada Tim Media Center sesaat 
setelah mengikuti prosesi pen¬ 
yambutan yang berlangsung di- 
atas kapal mengaku bersyukur 
atas singgahnya kapal berbende¬ 
ra Bahama di Kota Ambon. “Hal 
ini tentunya membawa dampak 
positif baik bagi perekonomian di 


Kota Ambon, maupun nama Kota 
Ambon itu sendiri. Tentunya para 
penumpang maupun kru yang 
menumpangi kapal ini akan men¬ 
ceritakan tentang Kota Ambon dan 
Kota Ambon akan semakin dikenal 
dunia,” aku Wawali. 

Karena itu, Wawali berharap ke¬ 
pada seluruh masyarakat untuk 
dapat memberikan kesan yang 
positif bagi para wisatawan yang 
berkunjung. 

“Memang lokasi wisata di Kota 
Ambon tidak banyak. Namun den¬ 
gan keramahan, hospitality dari 
masyarakat Kota Ambon, dapat 
memberikan kesan yang positif 
bagi mereka yang mengunjungi, 
dan tidak menutup kemungkinan 
bagi mereka untuk mau berkun¬ 
jung kembali ke Kota Ambon Ma¬ 
luku,” ucapnya. 

Ditempat yang sama, salah satu 
penumpang mancanegara asal In¬ 
ggris, Wendy yang sempat di waw¬ 
ancarai Tim Media mengaku terke¬ 
san dengan Kota Ambon. “Ini kali 
pertama saya menginjakkan kaki di 
Kota Ambon, menurut saya, Am¬ 
bon indah, air laut yang nampak 
begitu bersih bagi ikan-ikan dan bi¬ 
ota laut lainnya. Sambutannya sangat 
baik, orang-orangnya ramah dan 
sopan. Saya senang bisa mengun¬ 
jungi Kota Ambon,” katanya. (K02) 


LANGGUR - Wakil Bupati Ma¬ 
luku Tenggara, Ir. R Beruatwarin, 
M.Si menghadiri Pembukaan 
Musyawarah Pimpinan Paripurna 
Daerah (MPPD) XXIX Angkatan 
Muda Gereja Protestan Maluku 
Daerah Kei focil dan Kota Tual Ta¬ 
hun 2020, di Gereja Rahan Kafian 
Ohoi Madwaer, Minggu, (19/1). 

Ketua Majelis Pekerja Klasis Pu¬ 
lau-Pulau Kei Kecil dan Kota Tual, 
Pdt. F. J. Siahailatua, S.Th menyam¬ 
paikan ucapan syukur karena banyak 
anak muda yang juga pada masa-Nya 
sudah mulai berkiprah sejak masa 
muda-Nya, yang sangat luar biasa 
di masa muda-Nya, Dia melakukan 
hal-hal yang tidak dapat dipikirkan 
oleh manusia karena Dia anak Allah, 
diri-Nya dikuasai oleh Roh Allah. 

Ia berpesan, bagi kaum muda 
AMGPM agar meneladani jalan 
Yesus yang merupakan tanggung- 
jawab kita sebagai anak muda. 

Ia juga berharap, dengan kehadiran 
anak-anak muda selalu membawa 
perubahan-perubahan dari yang 
tidak baik menjadi baik, memberi 
seluruh hidup kita berguna bagi Tu¬ 
han. Beliau berpesan, kaum muda 
AMGPM hendaknya memberi 
seluruh hidupnya agar berguna bagi 
Tuhan. Kita tidak hanya memiliki 
kecerdasan intelektual, mental spir¬ 
itual tetapi juga memiliki sikap em¬ 
pati terhadap persoalan-persoalan 
gereja di tengah masyarakat, bukan 
hanya menunjukan sikap simpati. 

Pdt. Siahailatua membenarkan 
bahwa sekitar 5 tahun terakhir, pe¬ 
layanan-pelayanan di cabang-cabang 
dan ranting-ranting mengalami ke¬ 
majuan. AMGPM jangan menjauh 
dari pengurus daerah. Sebagai Jemaat 
dan Kaum Muda, kita harus memba¬ 
ngun Jemaat dan Gereja, sebagaima¬ 


na Motto: “Akulah Garam dan Terang 
Dunia”, ujar Pdt. Siahailatua. 

Pada kesempatan tersebut. Wakil 
Bupati menjelaskan, AMGPM ada¬ 
lah Organisasi Kader yang memiliki 
panggilan Mulia untuk mengambil 
peran dalam membentuk karakter 
idiologis kader yang mencirikan 
semangat kekristenan yang penuh 
kasih dan persaudaraan sejati. 
”AMGPM sebagai wadah perhim¬ 
punan, tentunya menyadari posisi 
strategisnya dalam membangun 
demokrasi serta mendukung aksel¬ 
erasi pembangunan daerah lewat 
pemikiran-pemikiran cerdas dan 
sehat. Cerdas yang dimaksudkan 
bukan hanya cerdas intelektual, tapi 
cerdas emosional dan cerdas mental 
spiritual serta cerdas sosial. Posisi 
ini hendaknya dapat dipahami oleh 
seluruh AMGPM sebagai suatu tun¬ 
tutan untuk turut serta dalam pros¬ 
es pembangunan dan pelayanan 
pada masyarakat,” kata dia. 

Beruatwarin berharap, melalui 
kegiatan ini, AMGPM semakin 
tumbuh sebagai komunitas Cinta 
Kasih untuk menjaga ajaran iman 
dan persaudaraan sejati serta mam¬ 
pu mendekatkan diri pada pelopor 
Solidaritas inter dan antar umat 
beragama dan kukuh membawa 
damai sejahtera bagi Gereja dan 
Masyarakat sehingga dapat men- 
ciptakan kader-kader yang siap pa¬ 
kai dan cerdas menempatkan diri 
sebagai agen-agen perubahan bagi 
daerah ini ke arah yang lebih baik. 

Turut hadir pada kegiatan ini, yang 
mewakili Forkopimda Malra, Ang¬ 
gota DPRD Malra, Pengurus Besar 
AMGPM, Ketua Majelis dan Sek¬ 
retaris Pekerja Klasis PP Kei Kecil 
dan Kota Tual, Pengurus Daerah, dan 
Pimpinan OPD Kab. Malra. (K06) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











MALUKU RAYA 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - JANUARI 2019 



Wanicota:^aIcPHRr^ 

!^'W 'if I: 


cung Visit Ambon 2020 


AMBON - Walikota Ambon, 
Richard Louhenapessy mengajak 
Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) Kota Ambon un¬ 
tuk mengambil bagian dalam men- 
sukseskan Visit Ambon 2020. Hal 
itu disampaikan Walikota Ambon, 
saat melakukan pertemuan dengan 


PHRI Kota Ambon, Kamis (23/1), 
di Kediaman Walikota Ambon. 
Dijelaskan, Pariwisata merupakan 
salah satu dari 3 leading sektor yang 
sangat menunjang pembangunan 
di Kota Ambon. “Kota ini dapat 
bertumbuh, berkembang karena 
dibangun dengan tiga sektor utama. 


yaitu perdagangan, perikanan dan 
pariwisata,” kata Walikota. 

Sehingga mengembangkan pari¬ 
wisata di Kota Ambon merupa¬ 
kan kepentingan bagi Pemerintah, 
seluruh stakeholder yang ada dan 
juga masyarakat. “Baik itu hotel, 
restoran, travel, tour guide maupun 
seluruh komponen yang terlibat da¬ 
lam masyarakat wisata,” terangnya. 

Menurut Walikota, pada tahun 
2015 silam. Pemerintah Kota per¬ 
nah mengadakan even Mangente 
Ambon dengan target utama saat 
itu adalah konsolidasi bagi mas¬ 
yarakat Kota Ambon Maluku yang 
berdomisili diluar Ambon Maluku. 

“Pasca kerusuhan 1999 lalu, mas¬ 
yarakat pada umumnya mendapat 
stigma bahwa Kota Ambon adalah 
Kota yang rawan dan tidak layak 
dikunjungi. Konsolidasi yang kita 
lakukan saat itu, adalah bagaima¬ 
na meyakinkan masyarakat Kota 
Ambon Maluku itu sendiri untuk 
mau bahu-membahu dalam mem¬ 
bangun kembali Kota Ambon dan 
Maluku, dengan menghilangkan 
stigma yang sudah terbentuk di 
masyarakat umum lainnya,” jelas 
Walikota dua periode ini. 

Tercatat, lewat even Mangente 
Ambon 2015, ribuan masyarakat 


Maluku domisili luar yang datang 
ke Ambon untuk melihat langsung 
kondisi Kota Ambon dan Maluku. 

“Untuk tahun ini, lewat Visit Am 
bon 2020, kita tidak hanya menar 
getkan masyarakat maluku diluar 
sana, melainkan para traveller, mas 
yarakat wisata yang senang berper 
gian ke daerah-daerah,” ucapnya. 

Kendati demikian. Walikota men 
gakui, Visit Ambon 2020 bukanlah 
even yang dikhususkan hanya bagi 
Kota Ambon saja, tapi juga sebagai 
ajang mempromosikan pariwisata 
Maluku. “Ambon ini kecil, tempat 
wisatanya pun terbatas. Karena itU; 
kedepan kita akan jadikan Ambon 
sebagai kota penghubung atau tran 
sit poin bagi pengembangan tourism 
di Maluku. Ambon akan menjadi 
kota transit bagi para traveller atau 
pendatang yang mau berkunjung ke 
tempat wisata lain di Maluku, seper¬ 
ti Ora, Gunung Kerbau, Pulau Bair, 
Pasir Panjang dan tempat-tempat 
wisata lainnya,” imbuhnya. 

Oleh sebab itu, lanjut Walikota, di 
mintakan partisipasi dari pihak-pi 
hak lain, stakeholder-stakeholder 
lain, dalam hal ini PHRI untuk 
membantu Pemerintah mensuk 
seskan even dimaksud lewat promo 
si-promosi yang dilakukan. (K02) 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

9 Januari 

20.00 WIT 

9 Januari 

22.00 WIT 

TU AL-DOBO-TIM1KA-AG ATS-M E R AU KE (P P) 




SENIN 

20 Januari 

05.00 WIT 

20 Januari 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

15 Januari 

03.00 WIT 

15 Januari 

05.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SABTU 

25 Januari 

10.00 WIT 

25 Januari 

13.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

2 Januari 

18.00 WIT 

2 Januari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

16 Januari 

18.00 WIT 

16 Januari 

22.00 WIT 





MINGGU 

5 Januari 

18.00 WIT 

5 Januari 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

19 Januari 

18.00 WIT 

19 Januari 

22.00 WIT 




Bahas Revitalisasi Benteng Victoria 


Pemkot Ambon Seriusi Kebakaran Hutan 


AMBON - Walikota Ambon, 
Richard Louhenapessy bersama 
rombongan menghadap Kepala Staf 
TNI Angkatan Darat (Kasad), Jen¬ 
deral TNI Andika Perkasa, terkait 
revitalisasi Benteng Victoria dan 
relokasi Makodam XVI di Negeri 
Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. 
Pertemuan tersebut dilangsungkan 
di Markas Besar (Mabes) TNI AD, 
Jakarta, Selasa (21/1). 

Informasi yang diterima Tim 
Media Center, dalam pertemuan 
tersebut Walikota Ambon, Richard 
Louhenapessy bersama sejumlah 
staf melakukan pemaparan materi 
terkait revitalisasi Benteng Victoria. 
Selain itu juga dirinya memaparkan 
relokasi Kodam XVi di Negeri Taw¬ 
iri, Kecamatan Teluk Ambon. 

Pertemuan yang berlangsung di 
Mabes TNI AD itu berlangsung ter¬ 
tutup dan tidak berlangsung lama. 
Dalam pertemuan itu pula Walikota 
Ambon didampingi oleh sejumlah 
pimpinan OPD di lingkup Pemkot 
Ambon. 

Antara lain. Wakil Walikota Am¬ 
bon, Syarif Hadler; Sekretaris Kota 
Ambon, A G. Latuheru; Pangli¬ 
ma Kodam XVI Pattimura, Mayor 
Jenderal TNI Marga Taufiq; Kepa¬ 
la Badan Pengelola Keuangan dan 


Aset daerah (BPKAD) Kota Am¬ 
bon; Apries Gasperz. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang (PUPR); En- 
rico Matitaputty; Kepala Bagian 
Hukum, Sirjohn Slarmanat; Kepa¬ 
la Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman (PRKP), 
Broery Nanulaitta; Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan, Rico 
Hayat; Sekretaris Bappeda Litbang 
Kota, Febry Maail serta Kepala 
Bappeda Litbang Provinsi Malu¬ 
ku, Djalaludin Salampesy. (K02) 


AMBON - Kebakaran hutan yang ter¬ 
jadi di Ambon, menjadi perhatian seri¬ 
us Pemerintah setempat. Bekeijasama 
dengan TNI dan Polri serta instansi ter¬ 
kait dari Pemerintah Provinsi Maluku 
dan masyarakat setempat. Selasa (21/1), 
Tim gabungan menyusuri lokasi keba¬ 
karan yang terletak di Negeri Rutong 
guna melakukan pemadaman. 

Berdasarkan informasi yang diper¬ 
oleh Tim Media Center, kebakaran 
hutan yang terjadi sejak senin kemarin 
berawal dari Dusun Kahena kemudi¬ 
an melebar sampai di Dusun Wayula, 


Negeri Rutong Kecamatan Leitimur 
Selatan. Tim gabungan sudah berhasil 
melakukan langkah-langkah pemada¬ 
man serta pembuatan sekat api untuk 
memperlambat pergerakan api. 

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Ma¬ 
luku, Farida Salampessy menjelaskan, 
kebakaran yang terjadi telah meng¬ 
hanguskan kurang lebih 40 Hektar 
lahan, diantaranya tanaman-tanaman 
berumur panjang antara lain, cengkeh 
dan kelapa. “Guna mengatasi keba¬ 
karan, tim gabungan mengerahkan 5 
unit mobil tanki air, 3 unit dari Dinas 
Kebakaran Kota Ambon dan 2 unit 
dari BPBD Provinsi Maluku,” katanya. 

Selain itu, lanjut Kalak, Dinas Pe¬ 
madam Kebakaran juga membawa 
20 buah bodypack dilengkapi dengan 
personil sebanyak 30 orang. “Ada juga 
personil dari satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Ambon yang berjumlah 
kurang lebih 30 orang yang turut 
membantu pemadaman,” jelasnya. 

Dikatakan pula, saat ini api tel^ ber¬ 
hasil dipadamkan tim, namun meng¬ 
ingat kondisi cuaca yang panas disertai 
angin yang cukup kencang yang me¬ 
mungkinkan munculnya titik-titik api 
baru, maka tim sudah diinstruksikan 
untuk melakukan penjagaan ter¬ 
hadap kemungkinan munculnya 
kembali kebakaran hutan. (K02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














































27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 



WHO dan Kemenkes Monitoring Kesehatan di Kupang 


KUPANG - Wakil Wali Kota 
Kupang dr. Hermanus Man me¬ 
nerima kunjungan Konsulat WHO 
dan Kementerian Kesehatan Re¬ 
publik indonesia diruang kerja 
Wakil Wali Kota Kupang, Kamis 
(23/1). Kunjungan yang dilakukan 
oleh para Pejabat Konsulat WHO, 
Dr. Partha Pratim Mandal (WHO 
Saero India) dan Yoana Anandi- 
ta, S.Km (WHO Indonesia) untuk 
melakukan Join Eksternal Monitor¬ 
ing Action (Kerja sama aksi mon- 
itorng bersama) atau melakukan 
sinergi antar institusi yang terfokus 
pada program bidang kesehatan 
yang biasa dilakukan setiap tiga 
tahun sekali, kunjungan terakhir 
dilaksanakan pada tahun 2017. 

Dalam sambutannya Wakil Wali 
Kota Kupang mengapresiasi kun¬ 
jungan oleh WHO tersebut. Ber¬ 
dasarkan data Dinas Kesehatan 
Kota Kupang Slsaat ini Jumlah 
penduduk Kota Kupang Tahun 
2019 mencapai 434.972 jiwa, se¬ 
mentara sarana dan prasarana kes¬ 
ehatan yang berada di wilayah Kota 
Kupang antara lain Rumah Sakit 
Pemerintah RSUD. Prof. Johannes 
dan RSUD S. K. Lerik, Rumah 
Sakit Swasta St Carolus Borromeus 
& RS Siloam, Rumah Sakit TNI/ 
Wirasakti, RS Bhayangkara. dr. Ti- 
tus Uly & RS Angkatan Laut Sam- 
uel J. Moeda serta tak lupa adanya 

RSIA, 11 Puskesmas, fasilitas kes¬ 
ehatan pada tingkat Kelurahan se¬ 


banyak 39 Pustu, 

Dokter Praktek dan Rumah Bersa¬ 
lin sebanyak 30. 

Sementara untuk data kategori 
Tenaga Kerja Dokter sejumlah 18 
orang, yang sudah terlatih seban¬ 
yak 14 orang dan 4 orang dokter 
yang belum terlatih. Untuk kate¬ 
gori pengelola program berjumlah 
18 orang, yang terlatih 16 orang 
dan yang belum terlatih sebanyak 
2 orang. Untuk kategori tenaga 
Analis puskesmas sebanyak 13 
orang dan semua sudah terlatih. 

Dari data hasil pelaksanaan pro¬ 
gram TBC (Tuberkullosis), pen¬ 
derita TBC Kota Kupang terus 
bertambah dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 
2.481 pasien terduga TBC, pada ta¬ 
hun 2018 sebanyak 2.973 dan terus 
meningkat pada tahun 2019 se- 


pasien terduga TBC. 
Sementara kasus TBC berdasarkan 
riwayat pengobatan mulai tahun 
2017 terdapat 739 pengobatan baru 
dan 28 jiwa pengobatan ulang, un¬ 
tuk tahun 2018 sebanyak 643 jiwa 
pengabotan baru sedangkan 27 
jiwa status pengobatan ulang, ter¬ 
akhir pada tahun 2019 sebanyak 
623 jiwa pengobatan baru semen¬ 
tara 91 jiwa pengobatan ulang. 

Berdasarkan paparan data diatas 
maka Pemerintah Kota Kupang da¬ 
lam hal ini Dinas Kesehatan Kota 
Kupang telah melakukan kegiatan 
antara lain penemuan dini orang 
terduga TB melalui intensifikasi 
penemuan secara pasif, masif dan 
aktif (pemeriksaan kontak serumah, 
ketuk pintu, tempat-tempat khusus : 
Asrama, Lapas, Panti Asuhan, Panti 
Jompo, Panti Tuna Netra), selanjut¬ 


nya menemukan pasien secara ak¬ 
tif terintregasi PIS PK, melakukan 
survei aktif atau penyisiran data di 
RS, menyusun Road Map penang¬ 
gulangan TBC, meningkatkan kap¬ 
asitas PMO dan pelacakan kasus 
mangkir, meningkatkan penemuan 
TBC melalui penguatan kolab¬ 
orasi layanan (HIV, DM, Gizi dan 
KIA), pengobatan pasien TB sesuai 
standar, promsi kesehatan melalui 
penyuluhan kepada keluarga dan 
masyarkat, peningkatan SDM 
melalui pelatihan (Dokter, perawat 
dan Analis), memastikan jaminan 
ketersediaan logistik TB OAT dan 
non OAT, penelitian bersama FKM 
Undana tentang dukungan keluarga 
dan tokoh agama informal dalam 
penemuan kasus dan pendampin¬ 
gan pasien TB dikota kupang tahun 
2017, pembentukan jejaring kerja 
sama denga rumah saldt pemerin¬ 
tah/ swasta/ TNI/ Polri, terdapat 
puskesmas yang mempunyai pro¬ 
gram inovatif : manutapen peduli 
TBC dan puskesmas oesapa dengan 
program inovatif: puskesmas peduli 
HIV dan TBC, dan yaang terakhir 
melakukan monitoring evaluasi se¬ 
cara intensif 

Pada kesempatan itu konsultan 
WHO dan Kementrian Kesehatan 
telah menjadwalkan kunjungan 
yang terfokus pada informasi TBC 
di puskemas Oesapa kecamatan 
Kelapa Lima dan Puskesmas Ma¬ 
nutapen Kecamatan Alak. (K04) 


Jokowi Ingin Kembangkan Labuan Bajo 


LABUAN BAJO - Presiden Joko 
Widodo menaruh perhatian be¬ 
sar pada pengembangan destinasi 
wisata Labuan Bajo di Kabupaten 
Manggarai Barat, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Kun¬ 
jungannya kali ini adalah untuk 
melihat secara langsung pengem¬ 
bangan salah satu destinasi wisa¬ 
ta prioritas tersebut. 

Dalam rapat koordinasi antara 
kementerian dan lembaga ter¬ 
kait, termasuk dengan provinsi 
dan dengan kabupaten. Presiden 
menekankan berbagai aspek da¬ 
lam pengembangan Labuan Bajo. 
Hal ini untuk memastikan bahwa 
produk yang ditawarkan telah 
siap sebelum dipromosikan. 

“Ini sebuah pekerjaan yang be¬ 
sar yang harus kita selesaikan 
akhir tahun ini yaitu memperbai¬ 
ki produk yang ada di sini. Infra¬ 
struktur, landscape, sampah, air 
baku yang juga kurang, semuan¬ 
ya ini kita siapkan dan kita hara¬ 
pkan akhir tahun ini selesai. 
Sehingga 2021 itu langsung Ke¬ 
menterian Pariwisata bisa pro¬ 
mosi besar-besaran,” kata Presi¬ 
den dalam keterangan pers usai 
rapat di Hotel Plataran Komodo, 
Labuan Bajo pada Senin (20/1) 

Lebih lanjut Presiden men¬ 
gatakan bahwa hal terpenting 
dari pengembangan Labuan 
Bajo adalah karena Indonesia 
menyiapkannya untuk sejum¬ 
lah agenda internasional. Untuk 
diketahui, pada tahun 2023 Indo¬ 
nesia akan menjadi Ketua ASE¬ 


AN sekaligus Ketua G20. 

“Tetapi yang paling penting 
juga bahwa kita ingin memper¬ 
siapkan Labuan Bajo ini untuk 
G20 di 2023 dan ASEAN Summit 
di 2023. Sehingga dalam rangka 
persiapan ke sana pun ini mulai 
direncanakan, disiapkan mulai 
dari sekarang,” imbuhnya. 

Dalam rapat koordinasi. Presiden 
bersama jajaran membahas sejum¬ 
lah hal teknis berkaitan dengan be¬ 
berapa isu di Labuan Bajo. Untuk 
persoalan sampah. Presiden men¬ 
gatakan, penanganan sampah akan 
dilakukan baik untuk sampah di 
laut maupun di darat. 

“Dua, jadi sampah yang ada di 
laut dan sampah yang ada di da¬ 
rat. Yang ada di laut tadi sudah 
diputuskan kita akan kirim di 
sini kapal untuk membersihkan 
dan mulai Februari nanti kita 
juga akan bergerak ke bawah 
laut untuk mengambil sampah. 
Meskipun belum banyak, tapi ha¬ 
rus dimulai. Jangan sampai ada 
sampah di Labuan Bajo,” tegasnya. 

“Yang di darat nanti Kement¬ 
erian PU akan mempersiapkan 
incinerator dan juga tempat pem¬ 
buangan sampah akhirnya. Dan 
juga yang paling penting juga 
pendidikan masyarakat menge¬ 
nai budaya sampah. Kita harap¬ 
kan di sini belanjanya lebih besar, 
tinggalnya lebih lama, kita hara¬ 
pkan itu. Artinya bukan jumlah 
turisnya, tetapi spending-nya, 
belanjanya yang lebih banyak. 
Kira-kira itu,” tandasnya. (ROl) 


Wawali Hadiri Imlek Warga Kupang 


KUPANG - Wawali Kupang, dr. 
Hermanus Man menghadiri per¬ 
ayaan Tahun Baru Imlek 2571, yang 
diselenggarakan CV Nam Group di 
Kelurahan Oesapa, Sabtu (25/1). 

Dalam sambutannya atas nama 
Pemerintah Kota Kupang Wakil Wa¬ 
likota menyampaikan selamat Hari 
Raya Tahun Baru Imlek bagi seluruh 
keluarga besar Tionghoa yang ada 
di Kota Kupang. Harapannya, ta¬ 
hun baru kali ini membawa kese¬ 
jahteraan, kesuksesan,kesehatan dan 
umur yang panjang tidak saja bagi 
keluarga besar CV Nam dan kelu¬ 
arga Tionghoa saja, tapi juga bagi 
seluruh warga Kota Kupang. 

Wawali mengakui kehadiran kel¬ 
uarga Tionghoa di Kota Kupang 
memiliki arti yang besar. Bahkan 
sejarah Kota Kupang turut diten¬ 
tukan juga oleh perjalanan mas¬ 


yarakat Tionghoa, “Mereka mem¬ 
beri kontribusi besar terhadap 
pertumbuhan & perkembangan 
ekonomi di Kota Kupang, bahkan 
di NTT dan Indonesia. 

Pimpinan CV Nam Group, Leon- 
ard Antonius (Aleong) menyam¬ 
paikan perayaan ini mereka buat 
dalam rangka berbagi kasih dengan 
anak-anak panti asuhan, seluruh 
karyawan dan warga sekitar. Per¬ 
ayaan seperti ini sudah mereka 
selenggarakan selama 10 tahun tera¬ 
khir. Untuk memeriahkan perayaan 
tersebut mereka menyuguhkan at¬ 
raksi ular naga dan barongsai yang 
diperankan oleh para karyawan CV 
Nam yang tergabung dalam sang¬ 
gar seni Atoin Meto. Dia berharap 
dengan mendirikan sanggar seni 
Naga Atoin Meto, pariwisata NTT 
bisa makin lebih dikenal luas. (K04) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













TANAH PAPUA 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 gfeLcBllcemiiiimlkM 



Dinkes Papua Diminta Waspada Virus Corona 


JAYAPURA - Sekretaris Daer¬ 
ah (Sekda) Provinsi Papua Hery 
Dosinaen menginstruksikan in¬ 
stansi terkait melakukan pence¬ 
gahan penyebaran virus Corona 
atau Novel Coronavirus (nCoV) 
yang telah menyebabkan sejumlah 
orang di berbagai negara mening¬ 
gal dunia. 

Hal itu disampaikan Sekda Hery 
di Jayapura, Jumat (24/1). Ken¬ 
dati belum memiliki pimpinan 
definitif, Sekda mengimbau 
kepala dinas kesehatan yang 
baru, wajib mengkoordinasikan 
upaya pencegahan terhadap 


penyebaran virus tersebut. 

“Saya minta dinas kesehatan 
nanti meningkatkan koordina¬ 
si dengan lembaga terkait untuk 
mengantisipasi penyebaran vi¬ 
rus Corona. Karena virus ini tel¬ 
ah mulai merebak di luar negeri 
pada 31 Desember 2019 dan telah 
menyebabkan kematian. Kepada 
kepala dinas kesehatan yang baru 
nanti harus mengkoordinasikan 
hal itu dengan dan balai karanti¬ 
na di bandara-bandara maupun 
pelabuhan. Hal itu, guna mengan¬ 
tisipasi terjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan,” ucap dia.(P02) 


Peresmian PondokWisata Sobari Samber 


Wagub Lantik 28 Kepala SKPD 


BIAK - Pemkab Biak Num- 
for. Provinsi Papua memberikan 
apresiasi terhadap keterlibatan 
masyarakat mengambil bagian 
dalam pengembangan sektor 
pariwisata. Salah satunya, pemba¬ 
ngunan pondok wisata dan jem¬ 
batan Sobari Kampung Samber 
yang diresmikan, Sabtu (25/1). 

Diharapkan pembangunan 
jembatan dan pondok wisata itu 
tak hanya akan menjadi daya 
tarik wisatawan, namun juga 
dapat membantu pertumbuhan 
ekonomi masyarakat berbasis 
kerakyatan. Selain itu, tentun¬ 
ya pemerintah daerah berharap 
juga dapat membantu dalam 
meningkatkan pendapatan mas¬ 
yarakat, khususnya lagi pengelo- 


JAYAPURA - Wakil Gubernur 
Papua Klemen Tinal memasti¬ 
kan dana Rp4,8 triliun untuk 
penyelenggaraan Pekan Olahraga 
Nasional (PON) XX 2020, sudah 
tersedia. 

Kebutuhan dana Rp4,8 triliun 
tersebut, bersumber dari APBD 
Pemprov Papua Rp2 triliun, 
Rp500 miliar dari Kementerian 
Olahraga dan Pemuda serta Rp2,3 
triliun disanggupi Presiden (me¬ 
makai dana APBN 2020). 

“Terkait persiapan PON XX luar 
biasa. Kemarin kita sudah rapat 
dengan Presiden dan tanggapan¬ 
nya sangat bagus. Presiden berse¬ 
mangat membantu (termasuk 
pendanaan) supaya pelaksanaan 
PON Papua jalan baik,” terang dia 
di Jayapura, Kamis (23/1). 

Selain itu, sambung dia. Presi¬ 
den juga telah menginstruksikan 
seluruh kementerian dan lemba¬ 
ga di Jakarta untuk mensukseskan 
pelaksanaan PON. 


la pondok wisata itu. 

“Pemerintah Kabupaten Biak 
Numfor memberikan apresiasi 
terhadap pembangunan jem¬ 
batan dan pondok wisata Sabari 
di Kampung Samber,” kata Bu¬ 
pati Herry A. Naap, S.Si.,M.Pd 
dalam sambutan tertulisnya yang 
dibacakan Staf Ahli Bupati Tin- 
neke R. Masnembra ketika mere¬ 
smikan pondok wisata itu. 

“Langkah yang diambil sejalan 
dengan program pengembangan 
sektor pariwisata di Kampunh 
Samber dimana sejumlah fasili¬ 
tas telah dibangun pemerintah, 
harapan bersama sector pari¬ 
wisata juga dapat menggerakkan 
ekonomi berbasis kerakyatan di 
masyarakat,” lanjutnya. (K30) 


“Sehingga yang penting seka¬ 
rang ini adalah kita di Papua ha¬ 
rus bisa mengambil manfaat dari 
acara (PON) ini. Karena yang 
akan datang di PON untuk atlet 
maupun ofisial saja sekitar 12 
ribu orang, belum ditambah pen¬ 
dukung dan lainnya”. 

“Maka itu, saya ajak mari kita 
orang Papua yang punya kelebi¬ 
han, buatlah sesuatu menjadi 
suvenir supaya pengunjung yang 
ke Papua bisa pulang bawa oleh- 
oleh, tetapi ada uang yang masuk 
ke kita,” ujar ia. 

Wagub pada kesempatan itu juga 
memastikan akomodasi PON su¬ 
dah tak ada masalah. Kapasitas 
penginapan untuk Kota Jayapura 
dan Kabupaten Mimika dipasti¬ 
kan mencukupi. 

“Hanya untuk Merauke un¬ 
tuk penginapan masih ku¬ 
rang. Namun ini akan men¬ 
jadi perhatian kita kedepan 
untuk diselesaikan,” ucap ia. (P02) 


JAYAPURA - Wakil Gubernur 
Papua Klemen Tinal meminta para 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang baru dilantik, 
untuk memberikan contoh yang 
baik serta tak menunjukan sikap 
otoriter dan berlebihan. 

“Jangan merasa hebat jadi kepala 
dinas, tapi yang harus dilakukan 
adalah mampu menjalankan tu¬ 
gas-tugas yang dipercayakan untuk 
membangun Papua dan melayani 
masyarakat,” terang Klemen yang 
baru saja melantik dan mengukuh¬ 
kan 28 dari 35 organisasi pimpinan 
daerah atau SKPD di lingkungan 
pemerintahan provinsi, Kamis 
(23/1), di Gedung Negara Dok V 
Jayapura, Papua. 

Sebagian besar pejabat yang dilan¬ 
tik tersebut merupakan “wajah” 
lama. Wagub juga pada kesempa¬ 
tan tersebut melantik para pejabat 
analisis kebijakan madya, berisikan 
mantan kepala dinas yang tak 
duduk pada jabatan struktural di 
lingkungan Pemprov Papua. “Un¬ 
tuk itu, bagi yang belum terpilih 
tetap harus bersukacita karena jadi 
orang bebas yang bisa beri masu¬ 
kan. Intinya, jalankan sosial kon¬ 
trol karena kalian orang penting di 
provinsi Papua,” imbau ia. 

Wagub Klemen Tinal menambah¬ 
kan, dalam waktu dekat masih akan 
menggelar pelantikan pimpinan 
SKPD yang tersisa (tujuh kepala 
SKPD), agar seluruh program kerja 
yang telah ditetapkan akan dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. 

Pelantikan 28 Kepala SKPD 
Pemprov Papua berdasarkan su¬ 
rat Ketua ASN lewat surat No¬ 
mor B-4459/KASN/12/2019 pada 
tanggal 23 Desember 2019, dan 
Nomor B-232/KASN/1/2020 
tangal 16 Januari 2020. (P02) 

Sementara 28 Kepala SKPD yang 
dilantik dan dikukuhkan yakni: 

• Doren Wakerkwa sebagai 
Asisten Bidang Pemerintahan. 

• Muhammad Musaad Asisten 
Bidang Perekonomian dan 
Kesejahteraan Rakyat Papua 

• Muhammad Ridwan Ruma- 
sukun Asisten Bidang Umum. 

• Linda Stelda Onimbala se¬ 
bagai Kepala Biro Organisasi 
Sekretariat Daerah. 

• Emi Enembe Kepala Biro 
Umum Setda Provinsi Papua 


Juliana J Waromi Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

Wasuok Siep Sekretaris Ma¬ 
jelis Rakyat Papua, Anggiat 
Situmorang Inspektur. 
Yohanes Walilo Kepala 
Badan Perencanaan Pemba¬ 
ngunan Daerah. 

Suzana Dewijana Wanggai 
Kepala Biro Perbatasan dan 
Kerjasama Luar Negeri. 

MB Setiyo Wahyudi Kepala 
Badan Pengelolaan Pendapa¬ 
tan Daerah. 

Nus Weya Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah. 

Aryoko AF Rumaropen 
Kepala Badan Pengemban¬ 
gan Sumber Daya Manusia . 
Nikolaus Wenda Kepala 

Badan Kepegawaian Daerah. 
Welliam Robertzon Manderi 
Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Penanggulangan 
Bencana Provinsi Papua 
Aloysius Giyai Direktur 

RSUD Jayapura. 

Daysy Chostance Urbinas 
Direktur RSUD Abepura 
Anton Motte Direktur RSUD 
Jiwa Abepura 

Jeri Agus Yulianto Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatik. 
Yopi Murib Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
Kampung dan Orang Asli 
Papua. 

Omah Laduani Ladamay 
Kepala Dinas Perindutri- 
an. Perdagangan, Koperasi, 
UKM dan Tenaga Kerja. 
Yimin Weya fepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata. 
Ribka Haluk Kepala Dinas 
Sosial, Kependudukan, Pem¬ 
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

Jan Jap Ormuseray Kepa¬ 
la Dinas Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup. 

Lukas Christian Sohilait Kepa¬ 
la Dinas Pendidikan, Perpus¬ 
takaan dan Arsip Daerah. 
Fransiscus Xaverius Mote 
Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 

Semuel Siriwa Kepala Dinas 
Pertanian dan Pangan. 

Girius One Yoman Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan. 



Rp4,8 Triliun Untuk Pelaksanaan PON 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













ANEKA RAGAM 


08 ^ILcellceinmimlboi 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 
TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Raup Jutaan Rupiah dari Boneka Flanel 


JAKARTA - Berawal dari hobi, 
Irna Irawati kini memiliki usaha 
kerajinan boneka custom untuk 
suvenir pernikahan hingga wisu¬ 
da. Irna sejak 2008 sudah mulai 
mengerjakan kerajinan berbahan 
kain flanel ini. 

Saat itu ia membuat gantungan 
kunci, gantungan handphone 
hingga kerajinan boneka flanel. 

“Saya memang suka sekali den¬ 
gan kerajinan berbahan kain 
flanel, saya lihat internet kemu¬ 
dian coba-coba bikin sendiri. Al¬ 
hamdulillah banyak yang suka,” 
kata Irna pada Jumat (24/1). 

Irna menceritakan hal tersebut 
terus ia lakukan. Hingga pada ta¬ 
hun 2017, wanita asal Tasikmalaya 
ini meluncurkan Bonekaflanelku 
sebagai merek dagang kerajinan¬ 
nya. 

Saat itu, Irna mengeluarkan 
modal awal sebesar Rp 10 juta. 
Jumlah modal ini ia alokasikan 
untuk membeli kain flanel, frame 
3 dimensi, kotak untuk packing, 
gunting, lem bakar, printer, sam¬ 
pai komputer. 

Sekarang, Irna mengerjakan 
kerajinan dibantu oleh 13 orang 
pegawai mulai dari admin, de¬ 
sain grafis, pengemasan, dekorasi, 
marketing hingga 6 orang yang 
menjahit. 

Omzet yang dikantongi Irna saat 
ini sudah mencapai Rp 30-60 juta 
setiap bulannya. Pemesan berasal 


dari seluruh Indonesia, karena di¬ 
pasarkan secara online. 

Channel online yang digunakan 
mulai dari bonekaflanelku.id da¬ 
lam laman ini ada harga dan pi¬ 
lihan boneka yang diinginkan. 
Kemudian dia juga memanfaat¬ 
kan Instagram dan FB Fanspage @ 
boneflanelku. 

Kantongi Puluhan Juta Rupi¬ 
ah dari Jualan Boneka Flanel, 
Ini TipsnyaFoto: Dok. Bonekaf¬ 
lanelku 

Irna juga memanfaatkan layanan 
e-commerce seperti Shopee, Bu- 
kalapak dan Tokopedia. Nama 
toko di ketiga e-commerce terse¬ 
but adalah bonekaflanelku. Setiap 
harinya, Irna bisa menjual 20-40 
boneka custom berkualitas baik. 

“Kami di Bonekaflaneklu mem¬ 
pekerjakan karyawan yang ter¬ 
baik, untuk membentuk karyawan 
yang berkualitas, kami membuat 
training selama 2 bulan, baru 
kami masukkan ke tim inti,” jelas 
Irna. 

Dalam menjalankan bisnisnya, 
ada saja kendala yang dihadapi 
Irna, misalnya pada pegawai yang 
terbatas dapat menyebabkan pe¬ 
sanan kadang menumpuk. Untuk 
membuat boneka, biasanya dibu¬ 
tuhkan waktu 1-3 hari. Dia mema¬ 
tok harga paling murah Rp 50.000 
dan paling mahal Rp 450.000. 

Irna membagikan tips, untuk 
anak-anak muda yang ingin mem¬ 


ulai usaha. Dia menyebut, harus 
selalu memantapkan hati sebelum 
memutuskan pilihan. “Kalau ma¬ 
sih setengah hati saat mulai usa¬ 
ha, kamu lebih mudah dijatuhkan 
oleh keadaan, alih-alih sukses, us¬ 
aha yang kamu bangun justru bisa 
berhenti di jalan,” imbuhnya. 

Jika hati sudah mantap, cobalah 
untuk mulai memikirkan model 
bisnis apa yang akan dijalankan. 
Bisa dengan mencari tren bisnis 
yang sedang berkembang. 

Menurut Irna, calon atau pengu¬ 
saha harus berpikir out of the box 
karena tak ada pebisnis yang suk¬ 
ses tanpa berpikir kreatif. “Bisnis 
transportasi online misalnya, ia 
melihat peluang bagaimana bisnis 


ini nantinya menjadi solusi mas¬ 
yarakat urban. Nah, jadi biasakan 
untuk mengasah kemampuan ber¬ 
pikir menjadi lebih kreatif ya,” 
kata dia. 

Irna menceritakan, calon pengu¬ 
saha juga harus memiliki visi-mi- 
si yang jelas. Kemudian rencana 
bisnis yang memiliki fleksibilitas 
dan inovasi bisnis di dalamnya. 

Terakhir, harus terbiasa untuk 
mengorganisir kebiasaan diri. 
Menurut dia hal ini sangat pent¬ 
ing sebagai modal diri dalam 
mengatur usaha. 

“Sederhananya, jika kamu tidak 
bisa mengorganisir diri, bagaima¬ 
na kamu mengorganisir semua el¬ 
emen bisnis?,” jelasnya. (DTK) 



TEKA TEKI SILANG #025 

MENDATAR 

1. Negeri Marianne. 2. Uji coba. 
6. Bank Rakyat Indonesia. 7. World 
Boxing Association. 9 Organisasi pan¬ 
gan dunia. 10. Belut berdaun telinga. 
12. Ginjal (Belanda). 15. Balik = Tanah 
liat yang dapat dimakan. 16. Damba. 
17. Burung khas Sulawesi. 18 Tudung 
kepala. 19. Pakta pertahanan Atlan¬ 
tik Utara. 21. Gaung. 24. Daerah Op¬ 
erasi Militer. 25. Kursus. 26. Middie 
East Airways. 27. Jenis aliran musik. 
28. Singkatan pada nama Allah dalam 
agama Islam. 29. Peredaan ketegan¬ 
gan 


MENURUN 

1. Minyak wangi. 2. Kota di Maluku. 
3. Kejahatan (Inggris). 4. Kontrak. 
5. Cairan yang kaya dengan antibodi 
dan zat-zat penting lainnya. 8. Zat gizi 
yang dapat membantu mengurangi 
resiko cacat otak atau kerusakan pada 
sumsum tulang belakang bayi. 11. Bin¬ 
tang waluku. 13. Agama umat muslim. 
15. Kawan (Spanyol). 20 Istilah lain 
nama Australia. 22. Sebuah bilangan. 
23. Pegunungan Tirol. 24. Nabi pem¬ 
bawa kitab Mazmur 



1 


2 


3 


4 







^ 






5 



S- 

6 




7 


8 



9 




10 

11 

J 

ii 



a^3c 



12 

13 




_ t 


14 



15 



a^3c 

16 





afc5c: 


17 















^ “gar 













18 




=a^5 


a^^c 

19 

20 






21 

22 


23 1 

S 





m 

'000 

24 




25 





26 




27 




28 






g ^ 










29 












www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































































































































































ANEKA RAGAM 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 sfeLcellcgiiiiiiMlknji 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #025 


KAN 6 PII 0 $ DRM 

Kangpho: Kangguru Polion Mante! Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 



4 

1 

4 



S 




1 

S 





1 


1 



1 

7 




1 


1 


1 





1 


1 



1 

3 

3 



4 


1 




6 

1 




2 


6 



3 

1 





9 


1 


3 

S 


3 

3 

4 

4 

2 




8 


1 


5 

1 



1 


8 

8 



3 


S 


8 


1 

3 


1 



1 


1 







1 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 




6 

4 

7 


9 



7 

2 

9 










9 

3 


1 




7 






9 

5 

6 


3 


9 


2 


7 

2 

9 






1 




2 


8 

3 










4 

8 

1 



8 


4 

6 

3 




Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit aan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


—'Believe /t or JVbtA 



AT 0IRTH, 

WlNS JgNNVWlL&ON 
AMD KATH goTH Khr 

RECONMecTED AFTER 
66 APART AMt> 8 £EN 

lN5ePARA&l.& <5lNCe 

The y evrw u\/et> m/lcs 

AWAY Ff^OM EACH OTHER 
BBFORE ^ 

% 



, 

CAULED 

SUFGANIVOr, 

ARE 0 N£ OF TME 
Moet RopUUAt^ 
HANUKKAH TR 6 ATe. 

(N aoi©, 

“THE' leRA&UV MlNt&IRs/ 
OF OEFEMSE 

fllRCHAeet> AW)XfMAlELy 

'iGOyOOO 

fOR IHElR TROORS ALOR0 f 


ao06, WtLllAM 8HATNeR 

8>ott> Hie R5R 

O,^06,000 ANP DomATED AUL 


12-26 


® 2019 Rlpley EntertainRi«nt Inc. 


MrMw. 0 ocointe«.com 


^ Rqpiley’s-PeKSQ^atauT^^ 

“Terpisah saat lahir, kembar bernama Jenny Wilson dan Kath Millns yang be¬ 
rumur 76 tahun akhirnya terhubung kembali setelah 66 tahun terpisah dengan 
rumah berjarak 3 mil. Saat ini kedua tak terpisahkan.” 

“Jelly Donut asal Israel yang disebut dengan nama Sufganiyot adalah makanan 
populer pada perayaaan Hanukkah pada 2018. Pemerintah Israel pernah mem¬ 
borong sekitar 360,000 buah untuk pasukan mereka.” 

“Pada tahun 2006, politikus AS William Shatner menjual batu ginjalnya untuk 
hampir Rp300juta dan mendonasikan uang tersebut yayasan sosial lingkungan.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 








































































'O SfeIL©Il©itiniii]iIki!n 


WNI di China Aman 
Dari Virus Corona 

Kementerian Luar Negeri menga¬ 
takan 243 warga negara Indonesia 
tinggal di wilayah karantina virus 
corona di China. Pelaksana tugas 
juru bicara Kementerian Luar Negeri 
Teuku Faizasyah menyatakan mer¬ 
eka dalam keadaan baik, sehat dan 
tidak ada yang tertular virus itu, dan 
bahwa pemerintah terus memantau 
perkembangan isu virus tersebut. 

Dalam jumpa pers di kantornya. 
Senin (27/1), pelaksana tugas juru 
bicara Kementerian Luar Negeri 
Teuku Faizasyah mengatakan pe¬ 
merintah Indonesia terus memantau 
dari dekat perkembangan isu virus 
corona jenis 2019-NCoV. Berdasar¬ 
kan informasi dari Kementerian Kes¬ 
ehatan China, kata Faizasyah, hingga 
26 Januari pukul 13.48, total pasien 
tertular virus corona sebanyak 2.792 
orang dengan pasien terduga tertu¬ 
lar wabah tersebut berjumlah 5.794. 
Virus corona ini telah mengakibat 80 
orang meninggal dan sudah menye¬ 
bar ke 29 dari 31 provinsi atau kota 
di China. Pemerintah China telah 
mengkarantina 15 kota di Provinsi 
Hubei. 

“Jumlah WNI yang tinggal di daer¬ 
ah karantina sebanyak 243. Mayor¬ 
itas adalah mahasiswa tersebar di 
Wuhan, Xianning, Huangshi, Jing- 
zhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan. 
Saat ini, seluruh WNI dalam keadaan 
baik, sehat dan tidak ada yang terjan¬ 
gkit 2019-NCoV,” kata Faizasyah. 

Ia menekankan, Kementerian Luar 
Negeri, Kedutaan Besar Republik In¬ 
donesia (KBRI) di Ibu Kota Beijing, 
dan Perhimpunan Pelajar Indonesia 
di China telah membangun jalur 
komunikasi melalui grup Wechat 
untk berkomunikasi dan memantau 
keadaan WNI dan memberi bantuan 
yang diperlukan. 

KBRI Beijing telah mengupaya¬ 
kan bantuan logistik untuk WNI di 
wilayah karantina. Mereka juga terus 
berkoordinasi dengan otoritas se¬ 
tempat untuk menyalurkan pasokan 
logistik. 

Pada 26 Januari 2020, Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Keseha¬ 
tan, KBRI Beijing, Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia (KJRI) di Shang¬ 
hai, KJRI Guangzhou, KJRI Hong 
Kong, dan KDEI (Kantor dagang 
dan Ekonomi Indonesia) di Taipei 
mengadakan telekonferensi video 
membahas rencana kontigensi dan 
langkah-langkah koordinasi dengan 
pemerintah China mengenai opsi 
yang ada, termasuk evakuasi WNI. 

Komunikasi juga dilakukan dengan 
perwakilan asing di China yang akan 
mengambil opsi evakuasi warganya. 

Faizasyah mengatakan pemerintah 



27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


meminta WNI di China mening¬ 
katkan kehati-hatian dan melaku¬ 
kan langkah pencegahan, menjaga 
stamina, menjaga kesehatan dan ke¬ 
bersihan lingkungan, menggunakan 
masker, menghindari keramaian, 
serta terus berkomunikasi dengan 
perwakilan Indonesia terdekat. Bagi 
WNI di wilayah karantina, diminta 
segera melapor ke KBRI atau secara 
Online melalui portal Peduli WNI. 

Pemerintah juga mengimbau WNI 
agar sementara mempertimbangkan 
kembali rencana perjalanan ke Chi¬ 
na serta bijak dalam menyaring dan 
menyikapi informasi yang beredar 
terkait wabah virus corona. 

Pada kesempatan tersebut. Sek¬ 
retaris Direktorat Jenderal Pence¬ 
gahan dan pengendalian Penyakit 
Kementerian Kesehatan Achmad 
Yurianto mengakui penyebaran vi¬ 
rus corona jenis 2019-NCoV perlu 
mendapat perhatian khusus namun 
belum menjadi ancaman hingga 
tahap keadaan darurat yang membu¬ 
tuhkan perhatian seluruh dunia. 

Sesuai rekomendasi Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO), China 
telah mengisolasi Wuhan dan daer¬ 
ah sekitarnya. Saat ini, sudah 17 
kota dengan 50 juta penduduk yang 
dikarantina. China diminta memin¬ 
dai secara ketat semua pergerakan 
orang, warga setempat atau warga 
asing, yang akan keluar dari negara 
Tirai Bambu itu. Langkah pemerik¬ 
saan kesehatan untuk memastikan 
tidak ada pengidap virus corona kel¬ 
uar dari China. 

WHO juga meminta semua negara 
mengawasi secara ketat pergerakan 
orang dari China yang akan mema¬ 
suki negaranya. Karena itu, Kemen¬ 
terian Kesehatan menerapkan dua 
strategi untuk mencegah pengidap 
virus corona memasuki wilayah In¬ 
donesia, yakni menguatkan kembali 
cegah tangkal dan memberdayakan 
masyarakat di dalam negeri. 

“Seluruh bandara, seluruh pintu 
masuk negara, secara standar su¬ 
dah memiliki SOP terkait penyakit 
dan ini merupakan standar kapasi¬ 
tas setiap bandara, apalagi yang in¬ 
ternasional, harus diaktif kembali. 
Mekanisme yang kita lakukan ada¬ 
lah berkoordinasi dan bekerjasama 
dengan otoritas bandara dan seluruh 
pemangku kepentingan, termasuk 
maskapai,” ujar Yurianto. 

Yurianto menambahkan semua 
maskapai dari China menuju Indo¬ 
nesia wajib menyampaikan men¬ 
genai virus corona kepada semua 
penumpang. Kemudian, saat pener¬ 
bangan, pilot wajib melapor ke pi¬ 
hak ATC bandara tujuan kalau ada 
penumpang sakit. Begitu mendarat, 
pejabat karantina memeriksa apakah 
ada penumpang yang sakit. 

Jika tidak ada penumpang sakit, 
kru pesawat harus membagikan kar¬ 
tu kewaspadaan kesehatan. Dalam 
kartu disebutkan, bila setelah 14 hari 
tiba di Indonesia, penumpang yang 
bersangkutan sakit atau merasakan 
gejala influenza maka diimbau ke 
rumah sakit dan menunjukkan kartu 
kewaspadaan kesehatan tersebut. 

Menurut Yurianto, Kementerian 
Kesehatan telah menyediakan 195 
pemindai suhu tubuh di 135 pintu 
masuk yang menjadi akses penump¬ 
ang dari China, mencakup Jakar¬ 


ta, Tangerang, Bandar Lampung, 
Padang, Tarakan, Balikpapan, Ma¬ 
nokwari, Sampit, Bandung, Jambi, 
Tanjung Balai karimun, Samarinda, 
Palembang, Tanjung Pinang, Den¬ 
pasar, Surabaya, Batam, Bitung, dan 
Manado. 

Direktur Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan Anung Sugihantono men¬ 
gatakan hingga saat ini belum ada 
masyarakat Indonesia yang positif 
terjangkit virus corona. Meskipun 
demikian, Kementerian Kesehatan 
mencatat 13 orang tengah diobser¬ 
vasi karena diduga mengidap geja¬ 
la-gejala tertentu mengarah ke virus 
corona. Orang itu menunjukkan ge¬ 
jala batuk pilek, mempunyai riwayat 
ke Wuhan dan pernah melakukan 
konrak langsung dengan orang yang 
sedang sakit. (VOA) 

Trump Tawar Bantu 
China Atasi Corona 

Presiden Amerika Donald Trump 
menawarkan China bantuan yang 
dibutuhkan untuk melawan wabah 
virus corona yang mematikan, yang 
sejauh ini telah menewaskan 81 
orang. 

Di Twitter hari Senin (27/1), Trump 
menulis, “Kita berkomunikasi sangat 
erat dengan China mengenai virus 
ini.” 

Ditambahkan, “Kami menawarkan 
bantuan apa saja yang diperlukan 
kepada China dan Presiden Xi (Jin- 
ping). Pakar-pakar kita luar biasa!” 

Perdana Menteri China Li Keqiang 
mengunjungi kota Wuhan hari Senin 
untuk bertemu pejabat kesehatan 
dan memeriksa respon terhadap wa¬ 
bah tersebut. Wuhan adalah pusat 
wabah dan mobilitas orang-orang di 
sana dan beberapa kota lain dibatasi 
ketat sementara pemerintah berusa¬ 
ha mencegah penyebaran virus ko¬ 
rona itu. 

Kepala Organisasi Kesehatan 
Dunia, Dr. Tedros Ghebreyesus, 
hari Senin tiba di Beijing, di mana 
ia diperkirakan akan bertemu pe¬ 
jabat-pejabat senior China untuk 
membahas wabah. Badan PBB itu 
mengatakan masih ada peluang un¬ 
tuk mengatasi virus itu jika ada kerja 
sama yang erat. 

Pihak berwenang Beijing juga mel¬ 
aporkan kematian pertama akibat 
virus tersebut di ibu kota China itu. 

Secara terpisah, dalam upaya 
mencegah penyebaran virus, Mon¬ 
golia menutup perbatasannya yang 
luas dengan China, sementara Hong 
Kong dan Malaysia mengumumkan 
akan melarang masuknya pengun¬ 
jung dari Wuhan. 

Pasar saham global anjlok hari 
Senin karena investor khawatir 
akan dampak virus korona terhadap 
ekonomi. (VOA) 

Duka Cita Atas 
Kematian Kobe Bryant 

Para penggemar olah raga di 
seluruh dunia kehabisan kata-kata 
untuk menggambarkan kesedihan 
mereka tentang kematian legenda 
basket Amerika Kobe Bryant dalam 
kecelakaan helikopter hari Minggu 
(26/1). Dia berusia 41 tahun. 

Bryant dan putrinya, Gianna, yang 
berusia 13 tahun termasuk di an¬ 


tara sembilan orang yang tewas di 
perbukitan di luar kota Los Angeles. 
Mereka sedang dalam perjalanan 
menuju turnamen bola basket untuk 
anak-anak muda. 

Bryant diketahui sering menggu¬ 
nakan helikopter dari rumahnya ke 
tempat tempat-tempat pertandingan 
atau latihan di Los Angeles untuk 
menghindari kemacetan lalu lintas 
yang terkenal buruk di kota itu. 

Kantor Sheriff Los Angeles Coun- 
ty mengatakan penyelidikan sedang 
berlangsung dan pejabat federal 
membantu upaya itu. Mereka me¬ 
minta masyarakat agar menjauh dari 
lokasi kecelakaan. 

Melalui cuitan di Twitter, Presiden 
Amerika Donald Trump menga¬ 
takan “Kobe Bryant, meskipun men¬ 
jadi salah seorang pemain basket 
yang benar-benar hebat sepanjang 
masa, baru saja memulai dalam ke¬ 
hidupan ... Kematian putrinya yang 
cantik, Gianna, membuat momen ini 
bahkan lebih menghancurkan. Me- 
lania dan saya mengirimkan belas¬ 
ungkawa sedalam-dalamnya untuk 
Vanessa dan keluarga Bryant yang 
luar biasa. Semoga Tuhan menyertai 
Anda semual.” 



Mantan Presiden Barack Obama, 
seorang penggemar bola basket, da¬ 
lam cuitannya mengatakan bahwa 
Bryant “baru saja memulai apa yang 
akan menjadi langkah kedua yang 
bermakna” untuk mengikuti karir 
bola basketnya. 

Para bintang dari olah raga lain, 
termasuk Tom Brady dari sepak bola 
ala Amerika (football hoki), Wayne 
Gretzky dari hoki, juga menyatakan 
“rasa hancur” mereka. Liga Utama 
Baseball Amerika juga mengatakan 
ikut “sangat hancur.” (VOA) 

Istri Walikota Yoeya 
Disebut Rebut Proyek 

Meski Gabriella Yuan Anna ada¬ 
lah Direktur Utama PT Manira Arta 
Mandiri, dia justru mengurus proyek 
melalui dua perusahaan lain, yaitu 
PT Widoro Kandang dan PT Paku 
Bumi Manunggal Sejati. 

Dia mendaftarkan kedua peru¬ 
sahaan kontraktor itu melalui dua 
penawaran berbeda untuk berebut 
proyek Saluran Air Hujan (SAH) 
Jalan Soepomo Yogyakarta. Widoro 
Kandang akhirnya terpilih menjad 
ipemenang, diikuti PT Jaya Semang¬ 
gi kontraktor asal Surabaya, Jawa- 
Timur, dan Paku Bumi di urutan 
ketiga. 

Karena ingin memperoleh laba 
lebih tinggi, sempat ada upaya dari 
Gabriella agar Paku Bumi just¬ 
ru ditetapkan sebagai pemenang 
proyek. Eka Safitra, jaksa Kejaksaan 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Negeri Yogyakarta yang seharusnya 
mengawasi jalannya lelang proyeki- 
tu, justru mendukung upaya culas 
itu. Sayang, upaya mereka gagal. 

“Tidak bisa dikondisikan karena 
pemenang nomor dua juga lengkap. 
Dan menurut informasi dari Pak 
Eka, nomor dua agak susah kare¬ 
na beliau adalah bawaan dari istri 
Wali Kota. Perusahaannya Jaya Se¬ 
manggi. Waktu itu juga sempat di¬ 
informasikan yang nomor dua ingin 
membeli kemenangan dari Widoro 
Kandang,” papar Gabriella. 

Gabriella menyampaikan keteran¬ 
gan itu dalam lanjutan sidang kasus 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) atas dua jaksa, terkait proyek 
SAH di lingkungan Pemerintah 
Kota Yogyakarta. S^idang digelar di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Yogyakarta, Rabu (22/1). 

Seperti yang diberitakan sebelum¬ 
nya, Gabriella memberi suap kepa¬ 
da kedua jaksa senilai lebih dari Rp 
221 juta untuk mendapatkan proyek 
SAH. Persidangan kasus ini istime¬ 
wa, karena merupakan hasil penin¬ 
dakan pertama di Yogyakarta sejak 
KPK berdiri pada 2002. 

Nama Haryadi Suyuti kemba¬ 
li muncul dalam persiangan Rabu 
(22/1/2020) kemarin. Sepekan se¬ 
belumnya, Wali Kota Yogya Haryadi 
Suyuti juga disebut namanya. Hary¬ 
adi menolak dikaitkan dengan kasus 
korupsi ini. 

Gabriella memaparkan. Kepala 
Dinas PUPKP Kota Yogya, Agus Tri 
Haryono sempat menyebut ada per¬ 
mintaan fee 0,5 persen untuk Wali 
Kota Yogyakarta. Agar fee itu cair, 
Agus bahkan menjanjikan tambah¬ 
an pekerjaan dalam paket yang su¬ 
dah dilelang. 

Gabriella ingat permintaan itu dis¬ 
ampaikan dalam pertemuan usai 
penandatanganan kontrak, 2 Juli 
2019. Saat itu, Gabriella mengaku 
tidak menanyakan permintaan itu 
untuk keperluan apa. 

“Ini juga belum dilaksanakan 
karena waktu itu akan dialokasikan 
melalui pekerjaan tambah, dan 
pekerjaan tambahnya belum te¬ 
realisasi. Cuma beliaunya sudah 
menginstruksikan ke Pak Aki, un¬ 
tuk mengadakan pekerjaan tambah 
tersebut, untuk fee ke wali kota,” 
jelas Gabriella. 

Yang mengejutkan, Tri Kirana 
Muslidatun, istri Haryadi, disebut 
dalam persidangan, terkait dalamc 
arut-marut proyek gagal ini. 

Dihubungi dalam kesempatan ber¬ 
beda, Tri Kirana mengaku proyek- 
proyek di pemerintah kota bukan 
urusan dirinya. Dia juga klaim, 
bahwa dia yang membawa kontrak¬ 
tor asal Surabaya itu untuk berebut 
proyek di Yogyakarta. 

“Dibawa? Oh, nggak, nggak, kan 
mereka tender. Saya nggak pernah 
membawa, nggak pernah meng¬ 
hubungi dan nggak pernah me¬ 
minta. Saya nggak pernah men¬ 
dengar PT Jawa Semanggi,” kata 
perempuan yang akrab dipanggil 
Ana ini. 

Tri Kirana mengaku tidak menge¬ 
tahui nama perusahaan dan hanya 
mengenal perorangan. 

Anehnya, meski mengaku tidak 
mengetahui ada perusahaan berna¬ 


ma PT Jaya Semanggi, Ana tahu dan 
menyebut dengan jelas bahwa pe¬ 
rusahaan nomor dua dalam urutan 
pemenang proyek itu, tidak berasal 
dariYogya. 

Di sisilain, Ana mengaku siap jika 
harus bertemu dengan pihak-pihak 
terkait proyek bermasalah itu untuk 
membuktikan kebenaran penga¬ 
kuannya. Ana juga mengatakan be¬ 
lum pernah dikonfirmasi mengenai 
hal ini, tetapi siap diminta keteran¬ 
gan jika diperlukan. (VOA) 

Pempus Siap Permudah 
Aaminduk Warga 

Kementerian Dalam Negeri (Ke- 
mendagri) melalui Ditjen Kepen- 
dudukan dan Pencatatan Sipil terus 
berbenah, berinovasi dan melaku¬ 
kan langkah-langkah affirmative 
khususnya dalam kondisi tertentu 
seperti saat terjadi bencana alam, 
kawasan Timur Indonesia, dan ka¬ 
wasan terpencil di Perbatasan Neg¬ 
ara. 

Setelah berperan aktif dalam 
menyukseskan Pemilu di awal ta¬ 
hun 2019, pada akhir tahun 2019 
dan awal tahun 2020 Ditjen Kepen- 
dudukan dan Pencatatan Sipil ber¬ 
hasil mewujudkan inovasi yang 
berdampak sangat besar dalam 
memberikan kemudahan bidang 
pelayanan Adminduk yaitu Penera¬ 
pan Tanda Tangan Elektronik (TTE) 
pada Dokumen Kependudukan 
dan Anjungan Dukcapil Mandiri 
(ADM). Hal ini pula yang dipapar¬ 
kan Dirjen Dukcapil Prof Zudan 
Arif Fakrulloh beserta jajarannya 
dalam konferensi pers di Gedung F 
Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/01). 

Disamping terus berinovasi, mas¬ 
alah kelangkaan blangko KTP-el su¬ 
dah dapat diatasi pada awal Januari 
2020 melalui pengadaan menggu¬ 
nakan dana APBN TA 2020 seban¬ 
yak 16 juta keping. Langkah yang 
sangat dirasakan masyarakat adalah 
dengan memberikan kemudahan 
pelayanan penggantian dokumen 
kependudukan pada daerah-daerah 
yang terkena musibah bencana alam 
khususnya banjir dan tanah longsor 
di 9 Provinsi, 21 Kabupaten/Kota 
seluruh Indonesia. (RI5) 

Parlemen Rusia Terima 
Saran Putin 

Parlemen Rusia telah menyetujui 
sebuah paket amandemen konstitusi 
dalam sidang pembacaan pertaman¬ 
ya, Kamis (23/1). Paket amandemen 
itu dipandang banyak pihak sebagai 
usaha Presiden Vladimir Putin un¬ 
tuk tetap berpengaruh setelah masa 
jabatannya beralAir pada 2024. 

Putin menyerahkan paket aman¬ 
demen itu ke Duma, majelis rendah 
parlemen Rusia, Senin, hanya be¬ 
berapa hari setelah mengungkap¬ 
kannya pada pidato kenegaraan ta¬ 
hunan, pekan lalu. 

Ia mengusulkan agar parlemen 
kelak dapatmenunjuk perdana men¬ 
teri dan para anggota kabinetnya, 
memperbesar peran Dewan Negara, 
dan memprioritaskan UU Rusia di 
atas hukum internasional. 

Dewan Negara adalah semacam 
dewan penasehat yang terdiri dari 
para gubernur dan pejabat federal. 
Putin menilai dewan tersebut sela¬ 
ma ini memiliki fungsi yang tidak 



jelas. Putin mengatakan, perubah¬ 
an-perubahan yang diusulkannya 
itu akan memperkokoh demokrasi. 

Duma yang dikontrol Kremlin 
dengan suara bulat mendukung pa- 
ketamandemen itu, Kamis, setelah 
membahasnya selama dua jam. 

Putin yang berusia 67 tahun telah 
memimpin Rusia selama lebih dari 
20 tahun. Menurut Konstitusi Rusia, 
setelah dua masa jabatan berturu¬ 
tan, ia harus melepsakan posisinya 
sebagai presiden pada 2024. 

Paket amandemen itu diketahui 
akan lebih memberdayakan Dewan 
Negara dan dewan itu akan sangat 
menentukan arah kebijakan dalam 
dan luar negeri Rusia. Putin dika¬ 
barkan berambisi mengetuai Dewan 
Negara itu. (VOA) 

Periset Temukan Debu 
Bintang Tertua 


« SfeIL©Il©inmMlki!Ji 


Para periset mengatakan teknik- 
teknik baru telah memungkinkan 
mereka menemukan benda-ben¬ 
da padat paling tua yang pernah 
ditemukan di bumi. Tapi jangan 
bayangkan benda padat itu sesuatu 
yang besar, karena ukurannya san¬ 
gat kecil dan disebutstardustatau 
debu bintang. 

Debu bintang itu terbentuk antara 
lima sampai tujuh milyar tahun 
yang lalu, dan jatuh bersama sebuah 
meteorit 50 tahun lalu di Australia. 

Kata sebuah laporan dalam jurnal 
PNAS, debu kosmis itu ditemukan 
tahun 1969 di kota Murchison, neg¬ 
ara bagian Victoria, dan para pakar 
Amerika di Chicago Field Museum 
telah menyimpan sebagian darinya 
selama 50 tahun lebih. 

Philipp Heck, kurator tentang 
meteorit di musium itu memeriksa 
butir-butir halus yang terbentuk se¬ 
belum matahari kita muncul. Debu 
kosmis itu terperangkap dalam batu 
meteorit, dan karenanya bisa diang¬ 
gap sebagai penunjuk waktu sebe¬ 
lum lahirnya matahari kita. 

“Ini adalah bukti kuat, debu bin¬ 
tang yang sebenarnya,” kata Heck 
dalam sebuah pernyataan. 

Ketika bintang-bintang atau ma¬ 
tahari yang pertama mati setelah 
bersinar selama dua milyar tahun, 
mereka meninggalkan debu bin¬ 
tang, yang kemudian membentuk 
bongkahan batu yang jatuh ke bumi 
sebagai meteorit di Australia. (VOA) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

Silahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

t W i tte r. CO m/l e I e m U ku CO m 
issuu. com/lelemukucom 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook. com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
lnstagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















LELEMUKUGRAM 


»2 gfeLcBllsinmitnlkM 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Wakil Maluku dan NTT di Putri Indonesia 2020 



AMBON - Dokter muda lulusan Universitas 
Sechenov Rusia, Yoan Clara Teken mewakili 
Provinsi Maluku di ajang kecantikan bergengsi 
di Indonesia, Puteri Indonesia 2020. 

Hal itu diumumkan oleh Yayasan Puteri Indo¬ 
nesia (YPI) melalui akun media sosialnya, @of- 
ficialputeriindonesia pada Rabu 22 Januari 2020. 

YPI mengumumkan nama-nama peserta Put¬ 
eri Indonesia 2020, salah satunya Jujaro Ambon 
2019 itu. 

Yoan Clara lahir adalah anak kedua dari lima 
bersaudara dan lahir di Ambon dari pasangan 
Andreas Teken dan Kristina Yempormasse. 

Selanjutnya seorang pramugari cantik asal 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Angel 
Virginia Boelan menyatakan dirinya ingin ber¬ 
manfaat bagi daerahnya melalui ajang kecanti¬ 
kan Puteri Indonesia 2020. 

Menurutnya dengan mengikuti ajang pemili¬ 
han puteri indonesia itu tidak mudah tetapi ia 
akan memanfaatkan platform tersebut. 

“Itu tidak mudah tetapi itu akan sangat ber¬ 
manfaat,” tulis dia di akun media sosialnya saat 
dikutip Lelemuku.com pada Jumat (24/01) 

Puteri Indonesia NTT 2020 itu pun men¬ 
gucapkan terima kasih kepada semua yang 
telah memberikan dukungan semangat ke¬ 
padanya untuk melaju ke kontes kecanti¬ 
kan paling bergengsi di Indonesia itu. (L02) 



Netflix Rilis Dokumenter Taylor Swift 


WASHINGTON -Netflix tang¬ 
gal 31 Januari mendatang akan 
merilis sebuah film dokument¬ 
er mengenai Taylor Swift yang 
diberi judul “Miss Americana”. 
Dalam film ini Taylor Swift me¬ 
ngungkap banyak hal yang sela¬ 
ma ini banyak luput dari perha¬ 
tian media. 

Pelantun lagu “Shake It Off” 
itu contohnya bertutur menge¬ 
nai keinginannya menulis lagu 
bertema politik. Lagu ini mer¬ 
upakan reaksi penyanyi itu ter¬ 
hadap kekalahan dua kandidat 
anggota Kongres AS, Phil Bre- 
desen dan Jim Cooper, dalam 
pemilu sela AS beberapa waktu. 

Film dokumenter itu juga me¬ 
ngungkap bagaimana penyanyi 
ini bertutur mengenai perjuan¬ 
gan ibunya, Andrea, melawan 


tumor otak sewaktu masih da¬ 
lam terapi kanker payudara. 

Karena persoalan yang dihada¬ 
pi ibunya itu pula, Taylor mem¬ 
persingkat tur-nya di AS dan 
Eropa. Ia ingin menghabiskan 
lebih banyak waktu dengan 
ibunya.“Miss Americana” diar- 
ahkah sutradara Lana Wilson. 
Film ini menyoroti perjalanan 
hidup penyanyi sekaligus penu¬ 
lis lagu itu selama beberapa ta¬ 
hun perjalanan karirnya. (VOA) 



Tom Hanks Berpeluang Raih Oscar 


WASHINGTON - Setelah leb- 
ih dari 19 tahun menunggu, 
tahun ini akhirnya penantian 
Tom Hanks untuk memperoleh 
kembali nominasi dan peluang 
meraih piala Oscar berakhir. 

Lewat film “A Beautiful Day in 
the Neighborhood,” Tom Hanks 
tahun ini dinominasikan untuk 
meraih penghargaan Oscar da¬ 
lam kategori peran pembantu la¬ 
ki-laki terbaik. 

Tom Hanks mengatakan ini 
merupakan ‘momen yang sama 
luar biasanya” kecintaannya pada 
piala Oscar tidak pernah pudar. 

Tom Hanks, Senin (13/1/2020), 
menerima nominasi Academy 
Award untuk perannya sebagai 
Fred Rogers dalam drama “A 
Beautiful Day in the Neighbor¬ 
hood.” Film ini mengisahkan 
pengalaman Lloyd Vogel, war¬ 
tawan majalah Esquire yang ditu¬ 
gaskan untuk meliput Fred Rog¬ 
ers, tokoh acara televisi untuk 


anak-anak yang sangat disukai. 

“A Beautiful Day in the Neigh¬ 
borhood” juga dibintangi Mat- 
thew Rhys yang memerankan 
Vogel, Susan Kelechi Watson, and 
Chris Cooper. 

Tom Hanks sebelumnya meraih 
nominasi Oscar untuk film “Cast 
Away” (2001), “Saving Private 
Ryan” (1999) dan “Big” (1989). 
Hanks memenangkan Oscar ber¬ 
turut-turut untuk perannya da¬ 
lam film “Philadelphia” (1994) 
dan “Forrest Gump” (1995). 

Hanks akan bersaing dengan 
aktor lainnya untuk kategori pe¬ 
meran pembantu laki-laki ter¬ 
baik, Anthony Hopkins (“The 
Two Popes”), Al Pacino (“The 
Irishman”), Joe Pesci (“The Irish- 
man”) dan Brad Pitt (“Once Upon 
a Time ... in Hollywood”). 

Penyerahan Piala Oscar ke- 
92 akan diselenggarakan pada 
Minggu, 9 Februari di Dol¬ 
by Theatre, Los Anges. (VOA) 


Suasana Duka di Grammy Awards ke-62 


WASHINGTON - Kontroversi 
dan kesedihan menjadi bagian dari 
acara pemberian penghargaan da¬ 
lam bidang seni musik, Grammy 
Awards ke-62, yang berlangsung 
hari Minggu di Los Angeles. 
Rasa duka tidak bisa dihindark¬ 
an dengan kematian Kobe Bryant 
dan kontroversi terjadi dengan 
penskorsan Deborah Dugan, CEO 
Recording Academy. 

“Pada malam terbesar dunia 
musik ... kita semua merasakan 
kesedihan mendalam saat ini,” 
kata pembawa acara Alicia Keys, 
yang merujuk pada kematian leg¬ 
enda bola basket Kobe Bryant dan 
putrinya Gianna yang berusia 13 
tahun, yang berada di antara sem¬ 
bilan orang yang tewas dalam ke¬ 
celakaan helikopter, Minggu pagi. 

Acara penghargaan industri reka¬ 
man itu disiarkan langsung dari 
Staples Center di mana Bryant bi¬ 
asa menunjukkan kehebatannya 
bermain bola basket selama berta¬ 
hun-tahun sebagai pemain Los An¬ 
geles Lakers. 

Namun kesedihan dan kontrover¬ 
si itu tidak menghentikan para artis 
untuk mengadakan pesta lagu yang 
memukau. 

Pemenang besar malam itu adalah 
Billie Eilish yang berusia 18 tahun 


dan kakaknya Finneas yang mem¬ 
buat album, “When We All Fail 
Asleep, Where Do We Go?” di ru¬ 
mah mereka di Los Angeles. 

Billie, yang membawa pulang 
hadiah artis baru terbaik, juga me¬ 
menangkan album terbaik, dan la¬ 
gunya Bad Guy memenangkan lagu 
terbaik dan rekaman terbaik. 

Finneas memenangkan peng¬ 
hargaan sebagai produser terbaik 
(non-klasik) dan album non- 
klasik terbaik. Bersama-sama, 
kakak beradik itu memenangkan 
album vokal pop terbaik. (VOA) 



JAWABAN #024 


7 

7 

7 

6 

6 

6 

1 

5 

1 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

1 

6 

1 

6 

1 

7 

1 

5 

5 

1 

5 

1 

8 

8 

8 

3 

1 

6 

1 

5 

5 

5 

6 

6 

8 

8 

8 

1 

3 

3 

6 

6 

6 

1 

6 

6 

6 

8 

8 

5 

5 

5 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

1 

5 

5 

1 

7 

1 

3 

7 

7 

7 

1 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

2 

3 

3 

7 

6 

6 

4 

1 

6 

6 

6 

1 

7 

2 

1 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

6 

1 

7 

7 


1 

6 

8 

3 

5 

7 

9 

4 

2 

3 

7 

4 

1 

2 

9 

6 

5 

8 

9 

5 

2 

4 

8 

6 

1 

7 

3 

7 

3 

1 

9 

6 

2 

5 

8 

4 

5 

4 

9 

7 

1 

8 

3 

2 

6 

2 

8 

6 

5 

4 

3 

7 

9 

1 

6 

1 

5 

2 

7 

4 

8 

3 

9 

8 

2 

3 

6 

9 

5 

4 

1 

7 

4 

9 

7 

8 

3 

1 

2 

6 

5 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















































WORLD NEWS 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 




Auschwitz Survivors Retum After 75 Years, With Wamings 


WASHINGTON - Survivors of 
the Auschwitz-Birkenau death 
camp prayed and cried Monday 
as they marked the 75th anni- 
versary of its liberation. The 
Soviet army freed the prisoners 
there on January 27, 1945. 

At a special ceremony, the sur¬ 
vivors reminded todays lead- 
ers of the lessons of the war 
against Hitler. They noted that 
everyday people did horrible 
things to the prisoners held in 
camps like Auschwitz. They also 
warned of the signs of rising an- 
ti-Semitism and hatred in the 
World today. 

“We have with us the last living 
survivors, the last among those 
who saw the Holocaust with 
their own eyes,” Polish Presi- 
dent Andrzej Duda told those at 
the event. 

Most of the 1.1 million people 
murdered by the Nazi German 
forces at Auschwitz were Jewish. 
Non-Jewish Poles, Russians and 
Roma also were imprisoned and 
killed there. 

Around 200 survivors of the 
camp attended Monday’s event. 
They had traveled from Isra¬ 
el, the United States, Australia, 
Peru, Russia and other coun- 
tries. Many of them lost parents 
and grandparents in Auschwitz 
or other Nazi death camps. 


They returned to Poland with 
their own children, grandchil- 
dren and even great-grandchil- 
dren. 

Ronald Lauder, the head of 
the World Jewish Congress, led 
the ceremony along with Duda. 
Lauder said he never thought 
he would see the spread of an- 
ti-Jewish messages worldwide 
again. He called anti-Semitism 
a “deadly virus” that must be 
stopped. 

He ended his speech with a 
warning: “Do not let this hap- 
pen again, to any people!” 

The day before Monday’s cer¬ 
emony, the survivors walked 
through the camp where they 
had suffered hunger and illness 
and came close to death. Many 
of them leaned on their children 
and grandchildren for support. 

The survivors said they had 
come to remember and share 
their stories with others. They 
also wanted to show that, in the 
end, the Nazis did not destroy 
them. 

Ninety-two-year-old Yvonne 
Engelman was among the survi¬ 
vors who came to Poland for the 
anniversary. She traveled from 
her home in Australia. Fami¬ 
ly members from around the 
World joined her. She came in 
part in memory of her parents. 


who both died in the camp. 

‘T have no graves to go to and 
I know my parents were mur¬ 
dered here and burned. So this 
is how I pay homage to them,” 
she said. 

Englelman described how the 
Nazis brought her from a ghetto 
in Czechoslovakia by cattle car. 
They then took her clothes, re- 
moved her hair and put her in a 
gas chamber. But for some rea- 
son, the gas chamber that day 
did not work. She went on to 
survive slave labor and a death 
march. 

Jeanette Spiegel is a 96-year- 
old survivor. She was 20 years 
old when the Nazis took her to 
Auschwitz. She was there for 
nine months. Today she lives in 
New York City. She fears the in- 
creasing anti-Semitic violence 


in the United States. 

She tried not to cry as she 
spoke. She said, “Young people 
should understand that noth- 
ing is for sure, that some terri- 
ble things can happen and they 
have to be very careful. And 
that, God forbid, what hap- 
pened to the Jewish people then 
should never be repeated.” 

Also on Monday, French Pres¬ 
iden! Emmanuel Macron spoke 
at the Shoah Memorial in Par¬ 
is. The memorial serves as the 
country’s Holocaust museum. 
Macron warned about rising 
hate crimes in France, which 
increased 27 percent last year. 

“That anti-Semitism is Corn¬ 
ing back is not the Jewish 
people’s problem: It’s all our 
problem, it’s the nation’s prob¬ 
lem,” Macron said. (VOA) 



China Extends New Year Holiday to Fight Virus 


Commuters May Get Less Sleep and Exercise 


BEIJING - Chinese ofiicials have 
extended theNew Year holiday 
in the country to keep people at 
home in an effort to contain the 
spread of the deadly coronavirus. 

The end of the holiday has been 
pushed back to Sunday from Thurs- 
day to “reduce mass gatherings” 
and “block the spread of the epi- 
demic,” a Cabinet statement said. 
In Shanghai, a city of 25 million 
people, the government extended 
the holiday for an additional week. 
It also ordered sports events and re- 
ligious gatherings to close. 

Officials said on Monday that 
at least 81 people had died and 
more than 2,700 had been in- 
fected with the virus. The virus 
is thought to have spread to peo¬ 
ple from wild animals sold at a 
market in Wuhan. 

On Sunday, Chinese officials 

GARFIELD - Paws.mc 


temporarily banned the trade of 
wild animals and urged people 
to stop eating meat from them. 
In a statement, officials say they 
will “severely investigate and 
punish” violators of the ban. 

China’s efforts to contain the 
virus began on January 22. Offi¬ 
cials suspended plane, train and 
bus movement in and out of Wu¬ 
han, a City of 11 million people in 
Central China. The restrictions 
have expanded to 17 cities affect- 
ing more than 50 million people. 

On Sunday, Wuhan officials 
banned the use of most vehi- 
cles, including private cars, in 
downtown areas. The city is also 
building two hospitals, one with 
1,500 beds and another with 
1,000, for the growing number of 
patients. The first is scheduled 
to be finished next week. (VOA) 


WASHINGTON - People who 
work long hours and have long 
commutes to their jobs may be 
more likely to have sleep prob- 
lems and not get enough exer- 
cise, a new study suggests. 

Researchers in Sweden carried 
out the study. They looked at peo¬ 
ple who work more than 40 hours 
a week and commute more than 
half an hour each way on an av- 
erage day. The researchers found 
that those people had a 25-percent 
higher risk for having an inactive 
lifestyle and a 16-percent higher 
risk of having sleep problems. 

Jaana Halonen is the study’s lead 
writer. She is with Stockholm Uni- 
versity and the Finnish Institute 
for Health and Welfare in Helsinki, 
Finland. She said sleep problems 
may happen from “lack of time for 
stress-releasing activities and relax- 
ation.” She also said people with long 


workdays and a long commute may 
be too tired to be physically active. 

The study recently appeared in 
the publication Occupational & 
Environmental Medicine. 

In the past, researchers have linked 
long work hours to unhealthy behav- 
iors like physical inactivity, smoking 
and poor eating choices. However, 
little is known about the combined 
effects of working long hours and 
having long commutes over time. 
The researchers did lack data on 
how people commuted. This makes 
it unclear if a commuter had an inac¬ 
tive method for getting to work, like 
driving a car, or if their commute in- 
cluded some form of exercise. 

“We know walking and cycling for 
commuting tend to be associated 
with better health,” said Oliver Myt- 
ton. He is a researcher at Britain’s 
University of Cambridge and was 
not involved in the study. (VOA) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















14 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


OPINI 


Dari Redaksi... 



tara banyak sekali berita hoax yang seng benar 
berikan informasi kalo wabah ini ada menyebar 
barang orang makang kelelawar, daging anjing, 
kucing sampe ular. Padahal seng betul lai, sebab 
orang-orang di Wuhan, China sana semua makan 
akang dan seng semuanya kena virus. 

Sementara lain lai bilang kalo ini cuma rekaya¬ 
sa alias tes-tes yang pemerintah Cina buat par 
jadikan senjata kimia. Padahal mereka ada tolak 
akang mentah-mentah sebab seng mungkin mer¬ 
eka korbankan warga sipil par coba-coba barang 
yang berbahaya. 

Lalu kalo begini, katong harus biking apa? 
Yang katong harus buat tu. Berdoa, jaga diri, jaga 
kesehatan, jaga lingkungan dan jaga daerah ini. 
Sebab kalo bukan katong yang jaga samua itu, la 
kira-kira sapa yang mo jaga? 

Bicara tengan baku jaga, la beta ada liat mas¬ 
yarakat satu desa yang mengeluh par saluran air 
desa yang sampe detik ini seng jelas pengelo¬ 
laannya. Barang katanya air yang dikelola sama 
pemerintah desa itu sudah diatur jadwal men¬ 
galirnya. 

Sementara kenyataannya banyak sekali mas¬ 
yarakat yang seng dapat jatah. Barang kalo mau 
dapat air mereka harus kasi keluar wang sampe 
ratusan ribu par dapat air beberapa gen. 

Sementara pas awal-awal fasilitas ini dapa bik¬ 
ing, pemerintah janji kalo air ini dapa bagi gratis 
sampe ke masyarakat pu dapur-dapur rumah 
masing-masing. 

Lalu pas orang su bayar par air manyala dan 
mangalir, ternyata masyarakat lain ambil jatah air 
orang lain yang seharusnya mereka seng terima. 

La kalo begini kira-kira bagimana, lai. Akang pu 
akhir, masyarakat lebih pilih pake ojek air yang 1 
kali bawa dari parigi akang pu harga 10 ribu rupiah. 
Lalu air kran yang ada dipipa pipa itu hanya dimili¬ 
ki khusus par orang-orang khusus saja kah?. (***) 


Yasonna, Korupsi, dan Etika Pejabat 

Oleh: Kardiansyah Afkar 


DALAM konsep negara hukum dan demokra¬ 
si modern, penyelenggaraan negara dituntut 
untuk mewujudkan pemerintahan yang ber¬ 
tanggung jawab kepada publik dengan meng¬ 
utamakan kepentingan umum. Pejabat juga 
berperan penting dalam mewujudkan kese¬ 
jahteraan sosial bagi seluruh rakyat. 

Penyelenggara negara adalah pejabat yang 
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, sep¬ 
erti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan fung¬ 
si-fungsi lain yang berkaitan dengan pemerin¬ 
tahan. Karena itu, dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya, pejabat negara dituntut untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang bersih 
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Mereka juga dituntut untuk berperilaku baik 
serta harus tunduk dan berpedoman pada nilai- 
nilai moral dan etika pemerintahan. Selain teri¬ 
kat pada ketentuan hukum, mereka terikat pada 
etika pemerintahan dalam bertindak dan ber¬ 
perilaku. 

Denhardt (Keban, 2008) menjelaskan bahwa 
di dalam teori ilmu administrasi, etika publik 
diartikan sebagai kode etik/etika jabatan atau¬ 
pun etika pejabat publik (professional stan¬ 
dar ds). Selain itu, Denhardt menyatakan bahwa 
etika pejabat publik berkaitan dengan moralitas 
(right rules of conduct) atau aturan berperilaku 
(baik-buruk) yang harus dipatuhi oleh pejabat. 
Berbicara mengenai etika pejabat publik, pada 
dasarnya kita sedang membicarakan etika pe¬ 
merintahan. 

Salah satu penyebab terjadinya praktik korup¬ 
si oleh pejabat adalah bukan hanya besarnya ke- 
wenangannya, melainkan juga pelanggaran ter¬ 
hadap nilai-nilai etika pemerintahan. Wilayah 
abu-abu etika pemerintahan mencakup bebera¬ 
pa hal, yaitu penyuapan, korupsi politik, korup¬ 
si polisi, etika legislatif, etika peraturan, konflik 
kepentingan, pemerintahan yang terbuka, dan 
etika hukum (Ismail, 2017: 15). Selain itu, ko¬ 
rupsi kebijakan (discretionary corruption) ter¬ 
masuk dalam ranah etika pemerintahan. 

Beberapa hari yang lalu. Komisi Pember¬ 
antasan Korupsi melakukan operasi tangkap 
tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan 
Umum, Wahyu Setiawan, yang ditetapkan se¬ 
bagai tersangka kasus dugaan suap dalam pen¬ 
etapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat peri¬ 
ode 2019-2024. Kasus ini menyeret sejumlah 
nama politikus, termasuk Sekretaris Jenderal 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Hasto Kristiyanto. 

Namun artikel ini tidak mengulas persoalan 
tersebut. Tulisan ini akan mengulas persoalan 
etika pejabat negara yang berhubungan dengan 
kasus korupsi. Dalam kasus tersebut. Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly 
hadir dalam konferensi pers mendampingi 


Hasto. Kehadirannya dinilai sebagai suatu tin¬ 
dakan yang bertentangan dengan etika pejabat 
negara karena kedudukannya sebagai pemban¬ 
tu presiden. 

Apabila dikaitkan dengan etika pemerintahan 
yang baik, kehadiran Yasonna merupakan suatu 
perbuatan yang kurang baik. Dia mengatakan 
bahwa kehadirannya tersebut dalam kapasi¬ 
tasnya sebagai kader PDIP, bukan menteri. Na¬ 
mun hal itu tetap kurang etis karena dia hadir 
tanpa izin Presiden mengingat posisinya se¬ 
bagai pembantu presiden. Selain itu, kehadiran 
Yasonna menimbulkan konflik kepentingan 
antara pemerintah dan kerja-kerja pemberan¬ 
tasan korupsi KPK, sehingga dapat berdampak 
pada proses penanganan perkara yang sedang 
dilakukan oleh KPK. Hal tersebut juga mem¬ 
berikan preseden yang buruk bagi pemerintah¬ 
an Presiden Jokowi. 

Tindakan Yasonna itu merupakan salah satu 
bentuk pelanggaran terhadap etika pejabat 
negara maupun etika pemerintahan. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pe¬ 
jabat negara dituntut untuk mewujudkan pe¬ 
merintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme. Karena itu, perbuatan tersebut 
dianggap bertentangan dengan Undang-Un¬ 
dang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng¬ 
garaan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme. 

Kedudukan Yasonna sebagai Menteri Hukum 
merupakan bagian dari penyelenggara negara, 
tapi dia hadir dalam konferensi pers tersebut. 
Hal ini sangat bertentangan dengan ketentu¬ 
an undang-undang di atas. Karena tindakan¬ 
nya itu, Yasonna telah melanggar asas umum 
penyelenggaraan negara, yakni melanggar asas 
kepentingan umum dan asas profesionalitas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-un¬ 
dang tersebut. 

Karena pelanggaran beberapa ketentuan terse¬ 
but dan kedudukan Yasonna sebagai pemban¬ 
tu presiden, sebaiknya Presiden memberikan 
sanksi, baik berupa teguran maupun pember¬ 
hentian. Sebab, hal itu akan menjadi contoh 
yang buruk bagi pembantu-pembantu presiden 
lainnya. 

Selain itu, hal tersebut akan memberikan pre¬ 
seden yang buruk karena sangat bertentangan 
dengan janji dan semangat pemberantasan ko¬ 
rupsi oleh pemerintahan Jokowi-Maruf. Sudah 
sepatutnya Presiden Jokowi “menjewer telinga” 
menteri-menterinya yang melanggar etika peja¬ 
bat negara/publik dan etika pemerintahan.. 

Penulis adalah Kolumnis di Majalah Tempo 
dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum 
Tata Negara Fakultas Hukum UGM. 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : JoniSabonoNo: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















SAMBUNGAN 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Waspada... 

Karantina Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) dan Imigrasi. 

“Dalam rakor ini ada beberapa 
hal yang sudah kita buat bersa¬ 
ma-sama dengan dinas kesehatan 
dan intansi teknis lainnya terkait,” 
ungkap Selang kepasa pers usai 
memimpin rapat. 

Dalam rapat tersebut, kata Sek- 
da, telah disepakati beberapa 
langkah yang telah diambil yak¬ 
ni, penyampaian Surat Edaran ke 
Kabupaten/Kota untuk mengha¬ 
dapi virus corona, kesiapan Tim 
Gerak Cepat (TGC) Provinsi Ma¬ 
luku dan sarana prasarana Alat 
Pelindung Diri (APD), pengam¬ 
bilan pengepakan dan pengiri¬ 
man sampel oleh BTKL dan BLK, 
Distribusi APD ke RS rujukan... 
(RSUD dr Haulussy) dan RS Tk 
II dr J Latumeten Ambon) oleh 
Dinkes Provinsi Maluku, sosial¬ 
isasi pencegahan dan skrining 
awal oleh puskesmas Kota Ambon 
(Dinkes Kota Ambon), Pertemuan 
Lintas Sektor, Kesiapan RSUD 
dr Haulussy sebagai RS rujukan. 
Skrining di pelabuhan laut dan 
udara oleh KKP dan pengawasan 
faktor resiko oleh KKP. 

Penyebaran Virus Corona ini, 
kata sekda sangat cepat, sehingga 
harus melakukan kesiapsiagaan. 

Sementara itu. Sekretaris Di¬ 
nas Kesehatan Provinsi Maluku, 
Dony Rerung menjelaskan, virus 
corona ini belum ada antibiotic 
atau anti virus yang mematikan¬ 
nya. “Untuk itu, langkah yang 
dapat dilakukan adalah pencega¬ 
han jangan sampai tertular, yang 
pada akhirnya dapat menyebar ke 
orang lain,”ungkap Rerung. 

Adapun dampaknya terhadap 
kesehatan adalah radang paru 
(pneumonia) dan gejala umum bagi 
orang yang terifeksi seperti demam, 
batuk pilek, kelelahan, sakit kepala. 

“Jadi yang kita lakukan antisipasi. 
Tetapi kalau memang ada yang ter¬ 
infeksi dan tidak bisa kita pastikan, 
maka dilakukan pemeriksaan labo¬ 
ratorium di Jakarta, melalui BTKL 
milik Kementerian Kesehatan, 
karena laboratoriun kami belum 
mampu, jadi hanya sebatas men¬ 
gambil sampel,” terang Rerung. 

Rerung menyarankan, jika 
terdapat kasus di masyarakat, 
maka bisa menghubungi TGC 
Provinsi Maluku. “Jika ada ka¬ 
sus dugaan maka teman-teman 
dan tim ini akan turun ke lapa¬ 
ngan untuk memeriksa dan 
memastikan. Begitupula dengan 
ambulans sudah disiapkan un¬ 
tuk mengevakuasi,” paparnya. 

Kepala RSUD Haulussy, Rita Tahi- 
tu mengatakan, pihaknya sebagai RS 
telah menyediakan berbagai sarana 
dan prasarana dalam rangka penan¬ 
ganan jika ada kasus, termasuk ru¬ 
ang isolasi yang representative. 

“Kalau ada rujukan, apakan dari 
kabupaten/kota atau luar yang ma¬ 
suk ke Ambon, akan langsung ada 
ambulance khsuus yang menjemput 
dan dibawa ke RSUD,” jelas Rita. 

Pihanya juga, sebut Ritha, meny¬ 
iapkan tenaga perawat dan dokter 
yang akan stand-by sewaktu-waktu. 

“Jadi kesiapannya seperti itu. Ka¬ 
lau ada pasien yang datang tanpa 


teridentifikasi sakitnya kita sudah 
akan screening terlebih dulu. Ka¬ 
lau dia ada gejala panas, batuk dan 
sesak nafas misalnya, itu langsung 
diawasi. Kalau memang itu sus- 
pect atau teridentifikasi virus maka 
langsung masuk ke ruang iso- 
lasi’tandasnya. 

Hal yang sama juga disampaikan 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Am¬ 
bon, Wendy Pelupessy. Dikatakan, 
pihaknya siap menginformasikan 
penyebab, gejala kepada pasien dan 
melakukan sosialisasi tanda atau 
gejala-gejala ternagkit virus corona. 
“Kita juga akan mensosialisasikan 
bagaiamana pencegahannya,” tan¬ 
danya. 

Sementara itu, Nasir yang me¬ 
wakili Karantina Kesehatan Pela¬ 
buhan (KKP) juag menyampaikan 
kesiapan KKP dalam melakukan 
pengawasan pintu-pintu masuk 
pada pelabuhan laut dan udara. 

“Kami dari KKP lebih mengin- 
tesifkan pada deteksi, pencega¬ 
han serta respon jikalau terjadi 
suspect atau siapapun orang, ba¬ 
rang serta alat angkut yang ber¬ 
asal dari luar negeri,” jelas Nasir. 

Sebe;umnya Presiden Joko 
Widodo telah menginstruksikan 
Menteri Kesehatan untuk men¬ 
gantisipasi penyebaran wabah 
virus korona sekaligus mening¬ 
katkan kesiagaan. Hal itu menang¬ 
gapi kasus penyebaran virus terse¬ 
but yang telah dikonfirmasi di 
sejumlah negara Asia Tenggara. 

“Yang paling penting, kita waspa¬ 
da, hati-hati. Saya sudah perintah¬ 
kan ke Menteri Kesehatan untuk 
diawasi secara detail,” ujarnya di 
Istana Negara, pada Jumat (24/1). 

Sebagai langkah preven¬ 
tif, pemerintah telah mem¬ 
perketat pengawasan di ban¬ 
dara untuk mendeteksi dan 
memantau suhu tubuh penumpang 
dalam rangka pemeriksaan awal. 

“Kita juga sudah siap mengecek 
dengan scanner setiap kedatan¬ 
gan dari luar, siapapun, yang kita 
perkirakan kemungkinan besar ter¬ 
jangkit (virus) ini,” kata Presiden. 

Kepala Negara melanjutkan, ber¬ 
dasar informasi yang diterimanya, 
hingga kini belum terdapat indi¬ 
kasi menyebarnya virus tersebut 
di Indonesia. Meski demikian, 
pihaknya akan terus memantau 
perkembangan dari wabah tersebut. 

“Tapi sampai sekarang, informasi 
yang saya terima dan moga-moga 
seterusnya, tidak ada yang terjangk¬ 
it (virus) korona,” tandasnya. (LOI) 


Pra^sa^)an... 

Selanjutnya Kepala Satuan Kerja 
Khusus (SKK) Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(Migas) Wilayah Papua dan Maluku 
(Pamalu), Dr. A. Rinto Pudyantoro 
menyampaikan bahwa kegiatan sur¬ 
vei yang akan dilakukan dalam waktu 
dekat itu sangat penting karena akan 
menjadi pijakan untuk melanjutkan 
tahapan kegiatan berikut hingga 
menuju ke pembangunan fasilitas 
kilang LNG yang terletak di Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel). 

“Kegiatan ini sangat penting dan 
menjadi mile stone untuk kegiatan 
berikutnya, jadi kalau kegiatan ini 
tidak berhasil, terlambat atau molor 
maka kegiatan yang lain akan ikut 
molor juga. Terus terang ada komit¬ 
men dari gubernur, sehingga kami 
pun melakukan percepatan di beber¬ 
apa titik dengan beberapa aktifitas. 
Sekali lagi terima kasih atas dukun¬ 
gan bupati dan staf,” paparnya. 

UUDaerah... 

Standar. Pelayanan publik, belum 
dilaksanakan secara baik, karena 
terbatasnya dukungan dari berb¬ 
agai sektor. Akibat lainnya adalah, 
bencana alam sering terjadi dan 
berdampak luas bagi masyarakat. 

“Kesulitan kami dalam mengatasi 
semua permasalahan di atas, salah 
satu masalahnya adalah terbatasnya 
APBD Provinsi Maluku. Formula per¬ 
hitungan DAU (dana alokasi umum) 
yang hanya memperhitungkan luas 
daratan dan jumlah penduduk, tanpa 
menghitung luas laut, membuat Pe¬ 
merintah Provinsi Maluku kesulitan 
merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan,” ungkap Gubernur. 

Dirinya percaya, UU Daerah Kepu¬ 
lauan akan memberikan dampak 
besar dan membawa harapan bagi 
masyarakat Maluku, sebab akan 
meningkatkan DAU dan DAK (dana 
alokasi khusus), serta dana perban¬ 
tuan lain yang nantinya bermuara 
pada pengentasan kemiskinan, pen¬ 
ingkatan perekonomian daerah, dan 
tercapainya kesejahteraan rakyat. 

Gubernur mengatakan, atas nama 
rakyat Maluku, dirinya meminta agar 
Menkumham RI dapat memban¬ 
tu Maluku melalui perjuangan ini. 
Dikatakannya, berbagai potensi dan 
sumberdaya alam milik Maluku telah 
disumbangkan bagi negara ini. Po¬ 
tensi laut yang luar biasa, cadangan 
gas abadi, minyak bumi, emas di tiga 
pulau, dan hasil alam lainnya. Hanya 
saja, sejak lama Maluku ditinggalkan. 

“Kita tidak minta apa-apa. Kita 



115 sfeLcsIicsimiiimlkm | 

Kemudian Tim Teknis dari Inpex 
Masela menyampaikan mekanisme 
kegiatan yang bertujuan untuk pen¬ 
gambilan data teknis meteorology 
dan oseanografi di darat, laut dan 
pesisir dalam rangka mendukung 
kegiatan desain atau rancang ban¬ 
gun untuk pengembangan lapangan 
gas abadi itu. Pemaparan diawali 
dengan rencana kegiatan dan sur¬ 
vei, lingkup pekerjaan yang terdiri 
dari transportasi, akses jalan dan 
pembuatan lubang bor sampel tanah 
sekitar 30 hingga 100 meter. 

Lingkup kerja, dukungan yang 
diperlukan saat rencana kegiatan 
G & G survey berjalan, man power 
yaitu pekerja sekitar 120 orang dan 
menyerap sebagian pekerja lokal ser¬ 
ta daftar pekerjaan yang dibutuhkan 
adalah logistic staf, boat drivers, night 
guard atau scurity guard, banks- 
man atau signal man, local drilling 
crew, other supporting survey crew 
dan staf pendukung lainnya. (L02) 


hanya minta status sebagai Provinsi 
Kepulauan!” tegasnya. 

Merespon hal itu, Menkumham 
Yasonna Laoly, mengakui dilema 
daerah-daerah kepulauan adalah 
masalah disparitas. Aksesibilitas 
yang sulit dan mahal, berdampak 
pada lambannya pembangunan. 

“Perlu ada perhitungan DAU dan 
perhitungan khusus lainnya, bagi 
daerah2 berkarakter kepulauan. 
Kondisi itu tidak bisa disamakan 
dgn daerah bercirikan kontinental,” 
katanya. 

Untuk itu, dia mendukung hadirnya 
UU Daerah Kepulauan sebagai solusi 
bagi daerah-daerah kepulauan dalam 
mengejar ketertinggalan. Namun 
saran Menteri, perjuangan ini harus 
terus terkonsolidasi dan membangun 
koordinasi dengan berbagai pihak 
kepentingan sehingga menjadi pem¬ 
bahasan dan isu bersama. 

“Kalau saya siap, tapi kan ti¬ 
dak hanya Menkumham. Menkeu 
(Menteri Keuangan) pasti cara ber¬ 
pikirnya beda lagi, karena adanya 
konsekuensi anggaran. Saya harap 
Pak Gubernur bersama tokoh-to¬ 
koh Maluku juga bertemu dgn 
Mendagri dan Menkeu, dan kalau 
bisa naskah akademiknya segera 
masuk ke Pak Presiden. Ini strate¬ 
gi yang harus dilakukan bersama,” 
kata Menteri. 

Pada kesempatan itu, anggota DPR 
RI asal Maluku Bpk. Hendrik Lew- 
erissa yang juga anggota Badan Leg¬ 
islasi (Banleg) DPR menyampaikan 
kepada Menteri bahwa draft RUU 
dan draft naskah akademik UU 
Daerah Kepulauan sudah siap, dan 
tinggal menunggu goodwill (keingi¬ 
nan baik) Pemerintah Pusat untuk 
menyetujuinya bersama DPR. 

“Saya kira, kita tidak perlu lagi 
membahas subtansinya. Sebagai 
anggota Banleg DPR, perlu saya 
sampaikan kepada Pak Menteri 
kalau naskah akademiknya sudah 
siap, draft RUU juga sudah siap. 
DPR sudah siap masuk pada tahap 
selanjutnya, sesuai mekanisme yang 
berlaku. Beberapa kementerian 
yang disarankan Pak Menteri juga 
sudah kita agendakan. Semoga ini 
menjadi Legacy (warisan) yang bisa 
Pak Menteri tinggalkan bagi rakyat 
kepulauan,” harap Lewerissa. (POl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














^Lelemuku 


27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Pemerintah Selalu Pantau Perkembangan Virus Corona 


JAKARTA - Pemerintah be¬ 
rupaya keras untuk memberikan 
perlindungan dan mencukupi 
kebutuhan bagi warga negara In¬ 
donesia (WNI) yang saat ini ma¬ 
sih berada di Wuhan, Tiongkok. 

Presiden Joko Widodo yang 
juga memantau perkembangan 
wabah korona baik di Indone¬ 
sia maupun di Tiongkok sendi¬ 
ri mengatakan bahwa pihak 
Kedutaan Besar Republik In¬ 
donesia (KBRI) yang berada di 
Beijing terus menjalin kontak 
dengan WNI di sana. “Semen¬ 
tara masih berada di sana. KBRI 
sudah bicara detail dan mengi¬ 
kuti,” ujarnya di PT PAL Indone¬ 
sia, Surabaya, pada Senin (27/1). 

Kepala Negara menjelaskan, 
pemerintah melalui KBRI be¬ 
rupaya keras untuk memenuhi 
kebutuhan logistik para WNI 
tersebut dan memastikan agar 
pengiriman bantuan tersebut 
dapat berjalan dengan baik. 

Terkait wabah virus koro¬ 
na tersebut. Presiden kembali 
mengimbau masyarakat untuk 
meningkatkan kewaspadaan. 
Meski demikian, masyarakat di¬ 
minta untuk tidak panik dan ce¬ 
mas secara berlebihan. 

“Pengawasan di semua ban¬ 
dara kita terutama yang ber¬ 
hubungan dengan flight dari 
dan ke Tiongkok sudah kita 
lakukan. Yang paling penting 
hati-hati dan waspada terha¬ 
dap gejala yang ada,” tuturnya. 

Berdasarkan laporan dari Duta 


Besar China untuk Indonesia 
terdapat sejumlah mahasiswa 
Indonesia yang sedang kuliah 
di beberapa kota di China. Ia 
menjelaskan sebanyak 428 orang 
kuliah di Wuhan, lalu di Beijing 
terdapat 1280 orang dan di kota 
Shanghai sebanyak 849 orang. 

Dari data tersebut, kata Retno 
sebanyak 90 persen mahasiswa 
tersebut sedang pulang ke Indo¬ 
nesia untuk berlibur. Dan sejauh 
ini, belum ada laporan bahwa 
ada mahasiswa atau WNI di sana 
yang terkena virus Corona itu. 

“Dari data terakhir bulan De¬ 
sember 2019, 90 persen maha¬ 
siswa yang berada di Wuhan 
dan sekitarnya saat ini sedang 
kembali ke Indonesia karena li¬ 
buran dan mereka akan kembali 
pada pertengahan bulan Febru¬ 
ari dan kita melakukan komu¬ 
nikasi dengan kampus-kampus 
yang ada di Wuhan dan seki¬ 
tarnya mengenai kapan kuliah 
akan dimulai lagi kuliah dan se- 
bagainya. Intinya 90 persen dari 
mahasiswa kita di Wuhan dan 
sekitarnya sedang berada di In¬ 
donesia, sementara untuk WNI 
yang non mahasiswa, KBRI terus 
melakukan kontak juga dengan 
mereka. Sejauh ini tidak ter¬ 
dapat informasi ada WNI yang 
terdampak oleh virus tersebut. 
Itu laporan Dubes per pagi ini 
pukul 10.14 WIB,” jelas Retno. 

Sampai saat ini, ia belum men¬ 
getahui apakah dengan situasi 
dan kondisi saat ini, 90 pers- 



akan kembali lagi di China. Pi¬ 
hak KBRI dan pemerintah akan 
terus berkomunikasi dengan 
pihak universitas di sana un¬ 
tuk mengambil jalan terbaik. 

“Nanti Februari makanya KBRI 
terus melakukan komunikasi 
dengan kampus apakah dengan 


dian kegiatan akademik akan 
dimulai sebagaimana biasanya 
atau kemudian ada pengatur¬ 
an-pengaturan yang berbeda. 
Itu yang terus dicoba dikomu¬ 
nikasikan oleh kedutaan kita 
dengan pihak institusi pendi¬ 
dikan disana,” paparnya. (ROl) 


28 SKPD di Papua Wajib Usulkan PPTK 


Papua Dukung Penghapusan Tenaga Honorer 


JAYAPURA - Dokumen Pelaksa¬ 
naan Anggaran (DPA) tahun ang¬ 
garan 2020 resmi diserahterimakan 
kepada 28 pimpinan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang 
baru saja dilantik. Senin (27/1), 
di Sasana Karya Kantor Gubernur 
Dok II, Jayapura. 

Para pimpinan SKPD pun diim¬ 
bau segera mengusulkan Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
di masing-masing SKPD. Sehingga 
seluruh program kerja yang telah 
direncakan pada tahun ini, dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. 

“Intinya saya minta pimpinan 
SKPD yang sudah menerima 
DPA langsung bekerja, terutama 
dinas telmis yang berkaitan den¬ 
gan pelaksanaan pekan olahraga 
nasional (PON) XX tahun 2020. 
Makanya segera usul PPTK supaya 
bisa segera di SK-kan, sehingga 
program kerja tahun ini bisa segera 
berjalan,” terang Asisten Bidang 
Umum Papua, Ridwan Ruma- 
sukun, disela-sela penyerahan DPA 
dan serah terima jabatan tersebut. 

Senada disampaikan Asisten 
Bidang Pemerintahan Papua Doren 
Wakerkwa. Dia meminta pimpinan 
SKPD untuk tidak menunda-nun¬ 
da pekerjaan sebab ada agenda be¬ 
sar PON yang mesti di sukseskan 
oleh semua instansi pada tahun ini. 

“Jangan tunggu perintah lagi, 
kepala SKPD yang baru dilantik 
supaya segera laksanakan tugasn¬ 


ya. Karena itu, bagi SKPD yang su¬ 
dah terima jabatan segera jalankan 
program. Entah mau ganti personil 
(bendahara) atau tidak silahkan. 
Yang penting jangan tunda-tunda, 
silahkan koordinasi dengan staf 
yang ada,” pintanya. 

Diketahui, penyerahan DPA 2020 
yang dirangkaikan dengan serah 
terima jabatan 28 Kepala SKPD 
di lingkungan Pemprov Papua, 
digelar di Sasana Karya Kantor 
Gubernur Dok II Jayapura. (P02) 


JAYAPURA - Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) 
Provinsi Papua Nicholaus Wenda 
mengatakan pemerintah provinsi 
tidak memiliki kewenangan ter¬ 
kait pengaturan tenaga honorer 
di instansi pemerintahan. 

Oleh karenanya, menyikapi 
wacana penghapusan tenaga 
honorer oleh pemerintah pusat. 
Ia menyatakan Pemprov Papua 
bakal ikut dengan kebijakan pe¬ 
merintah pusat tersebut. 


“Kalau pusat misalnya sudah 
memutuskan untuk (hapus tena¬ 
ga honorer) kita akan mengikuti 
apa yang menjadi keputusan di 
tingkat pusat,” ujar ia, Jumat, di 
Jayapura. 

Untuk itu, Nicholaus berharap 
agar hal tersebut menjadi pelaja¬ 
ran bagi semua pihak, lebih khu¬ 
sus para pencari kerja. Sehing¬ 
ga kedepan warga pencari kerja 
lebih selektif dalam menyikapi 
pengumuman terkait tenaga hon¬ 
orer itu. “Kalau perlu kami imbau 
masyarakat untuk setiap pengu¬ 
muman perekrutan tenaga hon¬ 
orer yang tidak jelas sumbernya 
agar jangan dipercaya,” harap ia. 

Sekda Papua Hery Dosinaen da¬ 
lam satu kesempatan menyebut 
siap mengkaji wacana penghapu¬ 
san tenaga honorer yang belum 
lama ini telah diumumkan oleh 
pemerintah pusat. 

Kendati demikian, wacana ini 
masih akan dikoordinasikan 
bersama instansi terkait. Se¬ 
bab sampai dengan saat ini be¬ 
lum ada laporan resmi atau 
pemberitahuan secara lisan 
kepada pihaknya.“Intinya kita 
akan kaji soal wacana pengha¬ 
pusan tenaga honorer ini. Tapi 
kita akan sesuaikan dengan 
UU Otonomi Khusus (Otsus). 
Lalu laporkan kepada guber¬ 
nur untuk diambil kebijakannya 
seperti apa,” pungkas ia.(P02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















